EDISI | HARGA (Luar Sumatra-Jawa-Bali: | WWW.INFOLINUX.WEB.ID 


DENGAN DVD 8 GB 


GOOGLEGL: AKSES 
GOOGLE DARI TEKS 


Atur kecepatan Nikmati layanan Google dari terminal »:z 


upload atau 
download 
untuk setiap 
PC klien Iv 2al 


e 


Kn Dropbox 0.6.571 Berbagi data online secara B U A | 5 A KE i 
baya aman dan cepat melalui Internet. ——.. 
Dropbox Ma Pena ma ms x 4 

KS vw, Frogatto 1.0.2 Bermain sebagai katak layaknya 
A 


Oo 


Kej 


permainan Mario Bross yang legendaris. 


e:e# 
— # 
an 
—— 
«a” 
— 
— 


4 


e 


Huawei E220 Installer RC2 Apiesi Petunjuk lengkap V 
— — untuk 2 pembuatan paket | 
data ar al dateng ra aka | istro U bu ntu (” 51) 1 - 


- 


So Na 


3 


SG99 LC44 C0 XEJ 
bv99 1212 120 ££99 1242120 dial 
LEp9L - vodag '£ VI OISOH DHG 'T BE "OU WeAENI BAeH “Ir 


NOILNTOS LINYILNI JINISIUd 1Y1OL 


Sadinlas GOM 


1661 3DuIS Yauned bunsoH pajsnu| anOA 


NO) 1Y401)04ANI 


03 
Ta 


:LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 
Supriyanto (Koord.), Aditya Wardhana, 
Alexander P.H. Jularso, Denie Kristiadi, 

Fajar Anggiawan, Rully Novrianto, 
Sylvia Agustina Inamora, Suherman, 
Tri Waluyo, Wawa Sundawa, Zaky Abdurrachman 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


PRA PRODUKSI 


Arie Ishami 


TATA LETAK & DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 


IKLAN 


Imam Ariyanto, 
Indran B. Sapto, Febriyanti 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENGETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 


TINTA 'nfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 


Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUX. Seluruh staf InfoLINUX 
tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 
coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relasiInarasumber. 


PCMeji3 #LINUX pan 


EDITORIAL 


SUPEROS DAN UBUNTU 


Nama sistem operasi atau distro Linux SuperOS 
belum sepopuler nama distro Linux induknya, 
Ubuntu. Dalam ranking Distrowatch.com, 
SuperOS masuk 100 besar distro sistem operasi 
open source. Beberapa nama distro yang sama- 
sama turunan Ubuntu dan masuk 100 besar 
selain SuperOS (diurutkan sesuai abjad) adalah 
BlankOn, CrunchBang, g0S, Kubuntu, Lubuntu, 
Mint, Mythbuntu, Ubuntu Studio, Ultimate 
Edition, WattOS, dan Xubuntu. Masing-masing 
punya kelebihan, dan pilihan kami untuk edisi 
ini jatuh pada SuperOS. 

SuperOS 10.10, yang dulunya bernama Super Ubuntu, ini 
memang terbilang super dibandingkan Ubuntu 10.10, dan disebut 
juga Ubuntu plus-plus. Sistem basisnya masih Ubuntu dengan 
repository Ubuntu, plus repository SuperOS, dan secara bawaan 
mendukung lebih banyak aplikasi multimedia dan Internet. 
Beberapa paket penting untuk komputer desktop telah disertakan, 
seperti driver kartu VGA nVIDIA dan ATI, dan driver wireless 
Broadcom, tanpa harus download dari Internet. SuperOS men- 
dukung format multimedia yang belum didukung Ubuntu “asli”, 
seperti MPEG, @uickTime dan Flash, misalnya untuk file bereks- 
tensi .mp3, .mov, flv, .wmf, dan lain-lain. 

SuperOS dan beberapa varian Ubuntu juga memudahkan peng- 
guna Windows yang ingin mencoba Linux Ubuntu versi Live-CD 
(Ubuntu Desktop, Ubuntu Netbook, dan Kubuntu). Pertama, terse- 
dia program usb-creator.exe untuk memindahkan file iso ke dalam 
USB flash disk sehingga tidak membutuhkan drive CD/DVD untuk 
booting secara Live. Penggunaan usb-creator di Linux dan Windows 
bisa menghemat biaya karena tidak perlu CD/DVD kosong untuk 
mencoba Ubuntu versi Live-CD. Kedua, tersedia program wubi. 
exe untuk menginstal SuperOS atau Ubuntu dari Windows, jika 
Anda tidak ingin memotong partisi harddisk Windows. 

Jika Anda marasa lebih nyaman menggunakan distro Ubuntu 
“asli”, atau meng-update server Ubuntu, maka dapat menggunakan 
salah satu file iso Ubuntu yang tersedia di DVD edisi 12/2010 ini. 
Kemudian, jika ingin program tambahan yang belum disertakan 
dalam Ubuntu “asli”, Anda dapat menggunakan EXTRAS atau 
sebagian respository Ubuntu yang disertakan dalam DVD di edisi 
12/2010 ini.m 


Rusmanto Maryanto (rus@infolinux.co.id) 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 
CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 


BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 

ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMNYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 7079-6499, Faksimili: (021) 4682-8919 


www.infolinux.web.id INFOLINUX ms 12/2010 3 


INDEKS 


LINUX 


Google 


facebook 


| — 
anna 
sz 
— 
ag 
ka 
Ka — 
-— & 
nm 
— 
. 


. - 

. - 
KP: : 
z - 

-. - 


Pe 


mara 


31 Editorial 
41 Indeks 
Aktual 


5) HP Palm merilis webOS 2.0 

5) Mozilla Open Web Apps 

5) Mozilla Open Web Apps 

(61 OpenLogic Bergabung ke Linux 
Foundation 

61 Asterisk 1.8 

61 CrossOver 9.2 


Opini 

(8) Budi Rahardjo: Nama Domain 

(10) Michael S. Sunggiardi: Pengolahan 
Data Nasional 

(12) Priyadi Iman Nurcahyo: Kita 
Mengimpor Terlalu Banyak Lisensi 


(141 Surat Anda 


Edisi 12/2010 


Distro 
(17) Kubuntu 10.10 
(17) Ubuntu 10.10 


Game 
(18) Bubble Train 0.1 
(18) Mine Escape 1.0 


Buku 

(191 Beginning Android 3 

(19) Fedora 13 Virtualization Guide 
(19) Introduction to the Command Line 


Software Pilihan 

(20) Frogatto 1.0.2 

(21) Zoph 0.8.2 

(21) NetXMS 1.0.5 

(21) Coccinella 0.96.20 

(21) GTalk Video Chat 1.4.1 
(22) Gnome Gmail 1.7 

(22) Kids in Mind 1.0 


(221 OpenGTS 2.2.7 
(22) TCExam 11.1.005 


Utama 
(24) Manajemen Bandwidth dengan 
WebHTB 


Komunitas 

(30) Pertemuan Komunitas Linux 
Indonesia 

(301 Sekolah di Riau Menggunakan 
Linux 


Praktik Instan 
(32) Akses Google dari Terminal 


Net Admin 

(361 Analis dan Statistik Log Apache 
Web Server dengan Awstats 

(381 Daftar Warnet Berbasis Linux 
di Indonesia 


Tutorial 

(40) Kentang: Program Monitoring 
Jaringan Sederhana 

(43) Menjalankan GIMP secara 
Command Line 

(46) Memberi Nomor Baris pada File 
Teks 

(51) Tahapan Membangun dan Memaket 
Ulang Paket Ubuntu/Debian 

(55) Manajemen Data Pribadi dengan 
Git 


Workshop 

(58) Hitung Produksi Per Jam 

(58) Harga Sebelum dan Sesudah Diskon 

(591 Konversi Nilai Mata Uang US$ ke 
Rp 

(59) Perhitungan Bobot Massa Index 
(BMI) 

160) Panggil Fungsi dengan Nama Fungsi 

160) Mendapat Load Average System 

(61) Mendapatkan Nama Processor 
(CPU) 

(611 Mendapatkan Modul-modul yang 
Di-load 


164) Kuis InfoLINUX 
166J Edisi Mendatang 


4 


12/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


AKTUAL 


HP Palm merilis webOS 2.0 


dunia teknologi informasi, telah 

mengumumkan rilis versi 2.0 dari 
webOS, sistem operasi mobile buatan 
Palm yang kini telah diakuisisi oleh 
HP. webOS 2.0 diharapkan dapat 
menandingi sistem operasi mobile yang 
saat ini sedang tenar, yakni Apple's 
iOS 4 dan Google Android 2.2. Versi 
terbaru dari sistem operasi berbasis 


H: salah satu vendor terbesar di 


Mozilla Open Web Apps 


Linux, namun bersifat proprietary ini, 
sudah dilengkapi dengan dukungan 
built-in Adobe Flash 10.1 yang dapat 
menyajikan isi halaman web pada web 
browser yang telah disertakan dan 
peningkatan dukungan multi-tasking, 
dimana HP menyebutnya dengan isti- 
lah “true multitasking”. 

Pengguna juga dapat dengan 
mudah beralih di antara aplikasi 
yang terbuka, tanpa perlu menutup 
aplikasi yang saat ini sedang digu- 
nakan. HP juga telah menambahkan 
sejumlah fitur yang ditujukan untuk 
para pengembang, yang meliputi API 
baru, Node JS runtime environment, 
peningkatan HTML5, dan sejumlah 
update webOS Plug-In Development 
Kit (PDK). Sejumlah pengubah lain 
termasuk fitur pencarian universal 


yang dikenal dengan istilah “Just 
Type”, peningkatan fitur e-mail dan 
pengirim pesan dan sejumlah update 
aplikasi produktivitas lainnya. 

HP juga telah mengumumkan 
generasi selanjutnya dari Palm Pre 
smartphone, yakni Palm Pre 2, yang 
telah menggunakan webOS 2.0. Palm 
Pre 2 memiliki fitur dan desain yang 
hampir serupa dengan versi sebelum- 
nya, dimana smartphone ini telah 
menyertakan 5 megapixel kamera 
dengan LED flash, 1 Ghz CPU, 16 
GB on board storage, 512 MB RAM, 
built-in GPS receiver, 802.11 b/g Wi- 
Fi dan Bluetooth 2.14 EDR. Penjela- 
san lebih lanjut mengenai webOS 
2.0 dapat ditemukan pada url http:// 
www.palm.com/us/products/soft- 
ware/webos2/. 


Ubuntu Harvest 


ada bulan Mei 2010 
P.. Mozilla telah me 

ngumumkan rencana 
untuk membuat “open 
web app ecosystem”. Kini, 
Mozilla telah merilis pro- 
totipe dari web app store 
buatannya.Lang- 


terikat pada salah satu 
browser saja dan dapat 
berjalan melalui web, 
merupakan misi utama 
pelayanan untuk umum 
dari Mozilla. Prototipe 
store didesain untuk dapat 

mendukung apa 


kah ini merupa- yang disebut 
kan upaya dari sebagai “Open 
pihak Mozilla Web Apps”. 

untuk lebih dulu . Open Web 
mengumumkan m Ozl Il Apps  merupa- 
dibandingkan FOUNDATION kan aplikasi web 


rilis serupa dari 
Google dengan layanan 
Chrome Web Storenya. 
Pada bulan Mei 2010 di 
blog Mozilla, Jay Sullivan, 
Vice President of Product 
Mozilla, menuliskan kalau 
dengan mendukung apa 
yang dibutuhkan oleh para 
pengembang web dalam 
membuat halaman web 
dan aplikasinya yang tidak 


yang dibangun 
dengan menggunakan 
HTML5, CSS, JavaScripts, 
dan memiliki kemampuan 
untuk dapat diinstalasikan 
ke halaman muka pada 
desktop web browser mau- 
pun desktop sistem operasi. 
Update lanjut dari proyek 
ini dapat ditemukan pada 
blog Mozilla Labs (http:// 
mozillalabs.com).m 


vakum, pada pertenga- 

han Oktober 2010 lalu, 
proyek Ubuntu Harvest 
telah diubah, dan kini ak- 
tif kembali. Ubuntu Har- 
vest memungkinkan para 
kontributor Ubuntu dalam 
menemukan apa yang ingin 


Gan beberapa waktu 


takan kalau saat ini Har- 
vest telah online kembali, 
dan telah tersedia pada url 
http://harvest.ubuntu.com. 
Dirinya juga ingin mengu- 
capkan terima kasih pada 
siapa saja yang telah mem- 
bantu proyek ini dapat 
terlaksana, terutama pada 


mereka ker- Dylan Mc- 
jakan, mem- b c @ Call yang 
perbaiki bugs U U N U bekerja 
yang mudah pa da 
diperbaiki, dan melakukan | proyek ini sebagai bagian 
update paket-paket yang | dari proyek Google 
mungkin tidak mendapat- | Summer of Code. 
kan perhatian seperti yang Sejumlah perubahan 
mereka butuhkan. diimplementasikan pada 
Ubuntu Harvest telah | Ubuntu Harvest, dimana 
ditulis ulang untuk mem- | proyek berbasiskan 
permudah proses update | Django, web framework 
dan menambah sejumlah | berbasis Python. Proyek 
informasi seputar paket. | ini juga terbagi menjadi 
Pada keterangan yang | dua bagian, yakni Har- 
terdapat pada blog-nya, | vest dan  Harvest-data 
Daniel Holbach menga- | Launchpads.m 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 8 12/2010 


5 


AKTUAL 
OpenLogic Bergabung ke Linux Foundation 


6 


THE 


LINUX 


t FOUNDATION 


@0penLogic 


inux Foundation telah meng- 
Jeon kalau OpenLogic, pe- 

rusahaan spesialis di bidang ke- 
bijakan penggunaan software open 
source telah menjadi anggota baru 
Linux Foundation. Perusahaan yang 
berbasis di Coloradoini menawarkan 
perangkat pemindai dan kepatuhan 
lisensi untuk kepintaran pemindai, 
dan menyediakan tambahan layanan 
bagi perusahaan yang menginginkan 
dukungan penuh untuk keseluruhan 
proses. OpenLogic juga merupakan 


Asterisk 1.6 


Asterisk 


iCalendar). Versi teranyar 
ini juga telah menambah- 
kan dukungan codec, men- 
gubah voice pitch untuk 
semakin menyajikan suara 
yang jelas, 


salah satu pendiri komunitas FOSS- 
Bazaar, sebuah yayasan Linux yang 
berdedikasi pada kebijakan open 
source. 

Menurut keterangan Linux Foun- 
dation, OpenLogic akan berkolabo- 
rasi dan berkontribusi ke program 
kebijakan terbuka baru, yang telah 
menyertakan FOSSBazaar. Diri- 
lis pada awal Agustus, program 
baru ini merupakan inisiatif untuk 
membantu perusahaan memenuhi 
lisensi open source melalui peng- 
gunaan perangkat lunak, pelatihan, 
penilaian diri, dan format standar 
pelaporan informasi lisensi. 

Steven Grandchamp, CEO Open- 
Logic, menjelaskan kalau dalam pe- 
kerjaan mereka dengan perusahaan 
besar, pihaknya menemukan cara 


GrossOver 9.2 


erselang tiga 
dari rilis CrossOver 


9.1, pada 19 Oktober 
2010 lalu, CodeWeavers | X). 
CrossOver 
versi 9.2, yakni CrossOver 


telah merilis 
dan dukun- 


adopsi yang tepat untuk mening- 
katkan penggunaan perangkat open 
source. 

Steven juga menambahkan kalau 
OpenLogic melihat ke depan untuk 
bekerja sama dengan Linux Foun- 
dation dalam memfasilitasi adopsi 
penggunaan open source, dengan 
cara melatih perusahaan pada ke- 
bijakan perangkat open source, 
dan masalah kepatuhan yang ter- 
kait. Linux Foundation merupakan 
organisasi non-profit yang berde- 
dikasi ke tugas untuk mempro- 
mosikan Linux agar dapat semakin 
berkembang pesat. Linus Torvalds, 
developer utama dan pembuat awal 
kernel Linux, merupakan salah satu 
contoh pengembang yang disponsori 
oleh Linux Foundation. 


cross (over 


LINUN 


Civilization V (CrossOver 
Games dapat berjalan baik 
di Linux maupun Mac OS 
Membahas seputar 
game, Jon Parshall, CEO 
CodeWeavers, mengatakan 


bulan 


terisk 1.8.0, paket IP 

PBX system, VoIP gate- 
way, dan conference server 
yang bersifat free dan open 
source, dan sangat populer 
di platform Linux. Versi 
ini merupakan rilis Long 
Term Support (LTS) yang 
memiliki dukungan hingga 
empat tahun. Rilis LTS 
sebelumnya dari Asterisk 
adalah Asterisk versi 1.4. 

Versi terbaru dari As- 
terisk 1.8 ini sudah me- 
nyertakan dukungan IPv6 
dalam SIP channel driver, 
mendukung Google Talk 
dan Google Voice, integra- 
si dengan kalendar (Micro- 
soft Exchange, CalDav, dan 


I-: telah merilis As- 


12/2010 M INFOLINUX 


gan PacketCable NCS 1.0 
yang memungkinkan pem- 
buatan beragam layanan 
bisnis lebih lanjut. 

Sekilas mengenai As- 
terisk, aplikasi ini dibuat 
kali pertama pada tahun 
1999 oleh Mark Spencer 
dari Digium. Seperti ke- 
banyakan perangkat PBX, 
Asterisk memungkinkan 
pengguna untuk dapat 
terhubung ke berbagai 
layanan telepon, termasuk 
PSTN dan layanan VoIP. 
Asterisk 1.8 sudah tersedia 
untuk di-download pada 
url  http://downloads.as- 
terisk.org/pub/telephony/ 
asterisk/, dan dilisensikan 
ke dalam GNU GPLv2.m 


Linux dan CrossOver Mac, 
yang dibuat berbasiskan 
rilis stabil terakhir dari 
Wine (Wine is Not an Emu- 
lator). Wine adalah free 
open source software yang 
memungkinkan pengguna 
untuk dapat menjalankan 
aplikasi Windows di plat- 
form Linux dan Unix, 
dengan menyediakan 
beragam pengganti file asli 
untuk Windows DLL. 
Versi terkini dari pro- 
duk CrossOver ini, yakni 
CrossOver Mac, Cross- 
Over Games, dan Cross- 
Over Linux, dibuat ber- 
dasarkan Wine 1.2.1, dan 
menambahkan dukungan 
untuk rilis baru dari game 


kalau Civilization V meru- 
pakan game yang benar- 
benar menyenangkan, dan 
dirinya sendiri juga tidak 
dapat menunggu untuk 
dapatmemainkan game ini. 
Untuk itu, para pengem- 
bang dari CodeWeavers 
segera meng-upgrade ke- 
mampuan CrossOver, se- 
hingga para pengguna 
Linux maupun Mac OS X 
dapat segera memainkan 
Civilization V pada kedua 
platform tersebut. 
Informasi lebih lanjut 
mengenai CrossOver 9.2 
dapat ditemukan pada 
url www.codeweav- 
ers.com/about/general/ 
press/20101019/.m 


www.infolinux.web.id 


ad idmet 


Komunikasi tanpa gangguan, 
dimanapun dan kapanpun ..... 


Video Conference 


Surveillance 
2 


aa # # 
Mb aa 
Internet 
Memperkenalkan 


IDNet Broadband Satellite 


Corporate VSAT Network. Jangkauan diseluruh nusantara 
99.8 Yo service level guarantee private network. 
Dukungan teknis 7 x 24 jam. Pelayanan responsif. 

harga kompetitif on line 24 jam. Frekuensi C-band, 

tahan segala cuaca. 


Gd. cyber Lt.9 Jl. kuningan Barat No.8 
Jakarta - Indonesia 
Telp. (021) 526 0626 Fax. (021) 526 06 27 


PT. Dwi Tunggal Putra Email. sales@id.net.id  http://www.id.net.id 


OPINI 


Budi Rahardjo 


Nama 


Sementara itu, manusia lebih mudah 
mengingat nama dibandingkan ang- 
ka. Salah satu solusi yang dapat di- 
gunakan adalah menggunakan tabel. 
Di sistem Linux (atau UNIX secara 
umum) ada berkas “/etc/hosts” yang 
berisi tabel ini. Sebagai contoh isi 
tabelnya bisa sebuah baris berisi 
“167.205.24.34 webserver”, tanpa 
tanda petik. 

Kita bisa mengakses server ber- 
alamat IP 167.205.24.34 dengan 
menggunakan nama webserver. 
Komputer kita memetakan nama 
tersebut ke nomor IP, dan kemu- 
dian mengakses server tersebut. 
Dengan cara ini, kita tidak perlu 
mengingat nomor IP-nya. Bahkan 
jika kita mengubah atau memin- 
dahkan webserver ke server den- 
gan nomor IP yang lain, kita 
tinggal mengubah isi tabel ter- 
sebut. 

Di tingkat dunia, awalnya ada 
tabel yang dikelola secara global 
oleh (Alm.) Jon Postel beserta 
kawan-kawannya. Kemudian di- 
bentuk sebuah organisasi ber- 
nama IANA (Internet Assigned 


Domain 


ama domain (domain name 
system, DNS) bermula dari ke- 
terbatasan 
manusia. 
dengan berdasarkan angka (tepat- 
nya bilangan biner). 
toh, komputer mengakses sebuah 
server dengan menggunakan nomor 
IP, misalnya bentuk biner dari 
angka 167.205.24.34, bukan dengan 
nama, misalnya webserver 


komputer dan 
Komputer bekerja 


Sebagai con- 


Names Authority), yang kemudian 
berevolusi menjadi ICANN. IANA 
menyimpan tabel ini, yang dapat 
di-download secara berkala oleh 


para administrator di seluruh 
dunia. 
Cara ini tidak bisa bertahan 


lama karena jumlah komputer 
yang terhubung ke Internet ber- 
tambah banyak. Tabelnya menjadi 


saya: Budi Rahardjo, Pusat 
Mikroelektronika ITB, Jl. Ganesha 
10, Bandung, 40132, Indonesia. 


Bagaimana caranya surat yang di- 
kirim dari New York (Amerika) 
sampai ke tempat saya? Caranya 
membaca mundur dari belakang. 
Kantor pos di New York melihat 
bahwa alamatnya di Indonesia. 
Oleh kantor pos tersebut, surat 
diteruskan ke Ibu Kota Indonesia 
Jakarta. Sesampainya di Jakarta, 
diteruskan ke Bandung, yang 
kemudian meneruskannya ke kan- 
tor pos Bandung Utara karena me- 
lihat kode pos 40132. Surat 
diteruskan lagi ke kantor pos ITB 
yang beralamat di jalan Ganesha 
10. Kantor pos ITB kemudian me- 
neruskannya ke gedung PAU, di 
mana Pusat Mikroelektronika be- 
rada, dan akhirnya di meja saya. 
Pada DNS, jika kita ingin meng- 
akses www.paume.itb.ac.id maka 
komputer menanyakan siapa yang 
mengelola domain “.ID”. Pertan- 
yaan ini dijawab oleh server ICANN 
bahwa name server (NS) dari “.ID” 
ada di “nsl.id” (dan beberapa ser- 
ver lainnya). Kepada mesin ini di- 
tanyakan apa NS “ac.id”. Dijawab 
“nsl.id” juga. Kepada mesin ini di- 
tanya apa NS dari “itb.ac.id” yang 
dijawab “ns3.itb.ac.id”. Tanya lagi, 
siapa NS “paume.itb.ac.id”. Di- 
jawab “ns3.itb.ac.id”. Tanya lagi, 


kk 
Dengan cara ini kita tidak perlu 
mengingat nomor IP-nya.,, 


sangat besar. Belum lagi ada pe- 
rebutan nama-nama yang populer, 
seperti nama fungsi komputer ter- 
sebut (server, mail, router), nama 
tokoh populer (tokoh film kartun, 
nama pengarang fiksi), dan seba- 
gainya. Lalu diciptakanlah DNS 
yang pengelolaannya terdistribusi. 
Untuk memahami cara kerja 
DNS, kita bisa melihat analogi 
dari pengiriman surat melalui 
pos. Ambil contoh alamat pos 


apa nomor IP “www.- 
paume.itb.ac.id”, dan dijawab 
167.205.24.34. Maka komputer 


mengakses nomor IP tersebut. 

Tentu saja ada mekanisme 
dalam sistem nama domain atau 
DNS untuk mempercepat proses 
pemetaan nama domain dan alamat 
IP. Karena keterbatasan halaman, 
kita akan membahas tentang DNS 
yang dikelola terdistribusi ini pada 
lain waktu. BE 


8 


12/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


CLOUD COMPUTING PLATFORM 
SERVER OUTSOURCING, MUDAH, CEPAT, HEMAT DENGAN PERFORMANCE TINGGI 


Teknologi Cloud Computing merupakan terobosan baru dalam penggunaan server/komputer terkini yang dapat mudah digu- 
nakan, hemat biaya operasi, handal, scalable dan aman. Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, penggunaan Cloud 
Computing di perusahaan kecil menengah hingga perusahaan besar sangat berkembang cepat. Biznet Networks, salah satu 
penyelenggara telekomunikasi terkemuka di Indonesia, hadir menyediakan layanan inovatif ini di Indonesia. Dengan menggu- 
nakan teknologi Cloud Computing, Anda tidak perlu lagi memikirkan untuk melakukan pembelian perangkat server atau 
software, semua layanan ini dapat Anda sewa dengan cepat, mudah dan tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. 


Siapa yang dapat menyangka, ketergantungan bisnis dan kehidupan kita 
sehari-hari sangat tergantung dengan komputer, handphone dan Internet. 
Data kita menjadi suatu informasi yang sangat penting, sehingga keamanan 
dan kemudahan mengakses data menjadi bagian penting dalam kehidupan 
kita sehari-hari. 


Investasi resources yang terdiri dari perangkat server, storage dan jaringan 
(network) juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Selain waktu pemesanan 
yang lama, untuk mengoperasikan perangkat tersebut memerlukan staff IT 
yang berpengalaman. Apabila Anda menaruh server tersebut di kantor Anda, 
Anda harus melakukan investasi pembangunan datacenter yang biayanya 
sangat mahal dan Anda harus memasang jaringan Dedicated Line Internet 
untuk menghubungkan server Anda ke Global Internet. Singkatnya, biaya 
investasi dan operasi sistem IT Anda sangatlah mahal. 


Untuk mengantisipasi kebutuhan untuk sistem komputer dengan perfor- 
mance tinggi dengan harga terjangkau, Biznet Engineering Labs Team telah 
melakukan R&D teknologi Cloud Computing sejak awal tahun 2010, dan 
hingga akhirnya pada 1 Oktober 2010 kami telah berhasil meluncurkannya. 
Biznet memiliki komitmen tinggi dalam penyediaan layanan Cloud Comput- 
ing. Biznet Technovillage, datacenter tercanggih dengan standar Tier-3, yang 
sedang dalam tahap pembangunan dan selesai di Oktober 2011, akan 
menjadi salah satu pusat Cloud Computing terbesar di Asia Tenggara. 


Virtualisasi 

Teknologi virtualisasi (virtualization) merupakan teknologi dasar pada Cloud 
Computing, sehingga resources dapat dimanfaatkan dengan efisient dan 
maksimal. Kadang suatu aplikasi dijalankan pada waktu tertentu, sehingga idle 
dari server tersebut cukup banyak dan merupakan resources yang terbuang. 
Dalam layanan Cloud Server dan Cloud Hosting, pelanggan akan mendapat- 
kan 1 (satu) virtual data center (VDC) yang dapat dibagi lagi menjadi beberapa 
virtual machine (VM) sesuai dengan kebutuhan jumlah memori dan storage, 
tergantung fungsi server itu. Seluruh konfigurasi processor, memori, storage, ip 
address dan operating system dilalukan oleh pelanggan sendiri dengan meng- 
gunakan control panel yang disediakan oleh Biznet. Untuk membuat 1 (satu) 
virtual machine (VM) hanya membutuhkan waktu sekitar 5 - 20 menit. 


Service Level Agreement 

Biznet memberikan Service Level Agreement di 99.9996 untuk seluruh 
infrastruktur Cloud Computing yang terdiri dari processor, memori, storage dan 
jaringan (network). Layanan ini didukung oleh staf Hosting Engineer berserti- 


fikat selama 24x7, sehingga Anda dapat fokus dalam menjalankan bisnis Anda. 


Keamanan Data 

Sistem Cloud Computing ini diamankan dengan sistem partisi yang indepen- 
dent satu dengan lainnya. Selain itu dengan fitur virtual firewall, Anda dapat 
menambah policy siapa saja yang dapat mengakses atau menggunakan 
sistem tersebut. 


Kapasitas Bandwidth Besar 

Biznet menggunakan teknologi jaringan berbasis 10 Gbps sehingga mampu 
untuk melakukan transaksi dengan cepat. Jaringan ini terhubung ke jaringan 
Global Internet Tier-1 secara redundant dengan kecepatan beberapa Gbps. 


Biznet Technovillage, Cibubur -Jawa Barat, akan selesai pembangunan di Oktober 2011 


Ramah Lingkungan 

Cloud Computing merupakan technologi Green Computing yang artinya 
menggunakan energi yang efisien sehingga berdampak minimal terhadap 
lingkungan. 


Kegunaan Cloud Computing 
Cloud Computing sangat cocok digunakan untuk Application Hosting, Backup 
Storage, Multimedia Processing dan Server Outsourcing. 


Informasi 

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Account Executive 
kami di -#62-21-57998888, email datacenter@biznetnetworks.com atau 
kunjungi situs kami di www.biznetcdloud.com. Hubungi kami segera untuk 
mendapatkan Free Demo Cloud Computing sampai 31 Desember 2010. 
Workshop juga akan diadakan di Jakarta, Bandung, Denpasar, Semarang, 
Makasar, Malang, Surabaya dan Yogyakarta. 


Cloud Server 


Powerful Computing Machine 
1 Core, 1 GB RAM, 100 GB SAN Storage 


Biaya Bulanan (Rp) 


2,250,000 


Cloud Hosting 


Complete Hosting Environment 
2 Cores, 2 GB RAM, 500 GB SAN Storage, 


Hosting Apps Biaya Bulanan (Rp) 


1,000,000 


Cloud Storage 


Enterprise Grade SAN Storage 
1 TB SAN Storage 


Biaya Bulanan (Rp) 


3,000,000 


BIZNET 


OPINI 


Michael $. Sunggiardi 


Pengolahan Data 


Nasional 


Kekisruhan ini berawal dari pena- 
nganan data yang tidak baik. Data- 
base dari setiap kementerian biasa- 
nya amburadul, disebabkan oleh 
pengolahan data secara sendiri 
sendiri, dan menggunakan metode 
yang berbeda. Penanganan sendiri- 
sendiri ini disebabkan oleh 
"proyek" yang berada di 
lingkungan satuan kerja atau unit 
utama yang punya anggaran 
sendiri-sendiri, dan tidak saling 
terkait satu dengan yang lain. Pada 
kenyataannya, semua data saling 
berhubungan dan punya dampak 
berkaitan. 

Kekacauan data ini sudah di- 
lirik oleh pemerintah, dan sudah 
ada tekad untuk memperbaiki sis- 
temnya melalui Kementerian Kom 
info, dengan dibuatnya Dewan 
TIK Nasional (deTIKnas) yang 
langsung dipimpin oleh Presiden 
RI, dengan bantuan seluruh men- 
teri terkait di dalam kabinet yang 


aya berkesempatan menjadi tim 

pengamat pada institusi donor 

untuk Indonesia dalam menang- 

gulangi kemiskinan pedesaan. 
Tugas saya menentukan teknologi 
paling tepat yang dapat diterapkan 
di pedesaan. 
data Indonesia yang memiliki se- 
kitar 70.611 desa. Angka ini berbeda 
jika kita mendapatkan dari institusi 
yang berbeda. 


Saya mendapatkan 


berlangsung. Hanya saja, rasa ke- 
pentingan bersama terus ber- 
kurang, sehingga pemikiran untuk 
menyatukan data dan informasi 
belum terlaksana selama kurun 
waktu lebih dari empat tahun, 
sejak deTIKnas diresmikan di 
istana Bogor pada 2006. 
Ketidakpedulian akan data ini 


keadaan yang cuek dari pengelola 
lapangan, kementerian terkait juga 


tidak memikirkan satu sistem 
sederhana untuk diterapkan 
sebagai peranti pengumpulan data 
dan informasi, sehingga 


dimanfaatkan di level lebih tinggi 
sebagai pengambil keputusan. 

Tidak adanya sistem yang ter- 
struktur membuat pengambil kepu- 
tusan menjadi bingung dan tidak 
dapat membuat keputusan, karena 
datanya masih tidak lengkap. Sis- 
tem pemerintahan bertingkat yang 
jangkauannya sangat jauh (antara 
desa dengan kota/kab dan provinsi) 
dan tidak tersedianya infrastruktur 
yang baik menyebabkan proses pe- 
ngumpulan data menjadi tersendat- 
sendat, walaupun di beberapa dae- 
rah di bagian barat biasanya se- 
muanya dapat lancar, berkat 
improvisasi dan koordinasi yang 
langsung ke pusat pemerintahan. 

Saat ini, infrastruktur teleko- 
munikasi yang baik relatif baru 
mencapai tingkat kabupaten. Di 
setiap kabupaten, kita dapat me- 
manfaatkan ponsel atau jaringan 
Internet dengan baik, walaupun 
persentasenya tidak seratus persen. 
Pada saat sudah mencapai di desa 
atau kecamatan, infrastruktur yang 
dimaksud masih sangat terbatas, 
terutama di Indonesia bagian ti- 
mur, karena sebagian besar pe- 
lakunya sangat tidak peduli dengan 
informasi dan pengolahan data. 

Desa tertinggal ini sebetulnya 


Sebagian besar pelakunya 
sangat tidak peduli dengan informasi 
dan pengolahan data.,, 


kuncinya terletak di pengelola 
lapangan yang tidak pernah pe- 
duli dengan apa yang mereka 
kerjakan, dan cukup bertanggung 
jawab ke atasannya, agar daya se- 
rap satuan kerjanya tercapai dan 
tidak mendapat teguran. Selain 


disebabkan oleh pelakunya sendiri. 
Saudara kita dari sebagian besar 
desa di Indonesia tidak akan kem- 
bali ke desanya pada saat sudah 
sukses bekerja di kota besar, dan 
tidak lagi memikirkan bagaimana 
membangun desanya. H 


10 12/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Internet Service Provider si 


OPINI 


Priyadi Iman Nurcahyo 


Kita Mengimpor 
Terlalu Banyak Lisensi 


ika 


maka 
bagian-bagiannya 
pisah. Jika 
penyetel musiknya, maka saya dapat 
menjualnya ke orang lain, dan men- 
dapatkan kompensasi sesuai dengan 
harga pasarnya. Sebaliknya, pihak 
yang meminati penyetel musik saya 
memiliki 


sebuah mobil, 
dapat menjual 
secara ter- 
tidak menyukai 


membeli 
saya 


pilihan untuk membeli 


sia baru atau membeli bekas dengan 


harga yang lebih rendah. 


Tetapi, jika melihat praktik pen- 
jualan sistem operasi proprietary 
yang umum kita temui saat ini, hal 
tersebut sering tidak dapat kita laku- 
kan. Jika membeli sebuah komputer 
lengkap dengan sistem operasinya, 
saya tidak diperkenankan untuk 
menjualnya ke pihak ketiga, walau- 
pun mungkin saya tidak berminat un- 
tuk menggunakan sistem operasi 
tersebut. Bukan hanya itu, biasanya 
saya juga tidak diperkenankan untuk 
menggunakan lisensi sistem operasi 
tersebut di komputer saya yang lain, 
atau bahkan di komputer yang sama 
melalui virtualisasi! Jika komputer 
saya rusak, lisensi sistem operasi ter- 
sebut juga akan hangus! Padahal, 
tidak seperti produk yang berbentuk, 
perangkat lunak tidak mengalami 
depresiasi. 

Hal tersebut menyebabkan ti- 
dak terbentuk pasar sekunder. Kita 


tidak punya pilihan untuk membeli 
sistem operasi yang dimaksud, se- 
lain dari produsennya langsung. Se- 
mentara itu, terkadang tidak 
memungkinkan untuk membeli 
komputer, tanpa disertai sistem 
operasi yang dimaksud. Jika 


impor sistem operasi tersebut yang 
dipergunakan, sisanya tidak ter- 
pakai. Padahal, menurut BSA, ting- 
kat pembajakan perangkat lunak di 
Indonesia mencapai 86. 

Seandainya ada legislasi yang 
memberikan hak konsumen untuk 
menjual kembali lisensi sistem ope- 
rasi kepada pihak lain, maka kebu- 
tuhan semua pihak akan terpenuhi. 
Konsumen akan memiliki pilihan 
untuk mendapatkan lisensi sistem 
operasi dari pemilik sebelumnya, 
tentunya dengan harga yang lebih 
bersahabat daripada membeli lang- 
sung dari produsennya. Negara dan 
sistem perekonomiannya akan 
senang, karena tidak perlu lagi 
mengimpor terlalu banyak sistem 
operasi, akibatnya utilisasi devisa 
akan menjadi lebih efisien. 

Dan yang terpenting, kita para 
pengguna Linux memiliki pilihan 
untuk mendapatkan kembali seba- 
gian dana yang telah dikeluarkan 
untuk (dengan sangat terpaksa) 
memperoleh sistem operasi yang 
tidak kita inginkan tersebut, yaitu 
dengan cara menjualnya ke peng- 
guna lain. Ini adalah pilihan yang 
lebih baik ketimbang dengan susah 
payah mengembalikan (refund) li- 
sensi tersebut ke penjual komputer. 
Bagi pengguna Linux yang 
memang memerlukan lisensi sistem 
operasi tersebut akan memiliki pili- 
han untuk menjalankan perangkat 
lunak tersebut melalui sistem vir- 
tualisasi. 


KL 
Jika komputer saya rusak, lisensi sistem 
operasi tersebut juga akan hangus!,, 


pengguna bermaksud untuk 
menggunakan Linux, lisensi sistem 
operasi tersebut hanyalah 


merupakan pemborosan biaya. 
Akibatnya pada negara kita su- 
dah jelas, Indonesia mengimpor 
lisensi sistem operasi tersebut 
jauh melebihi daripada yang kita 
pergunakan. Hanya sebagian dari 


Pada tahun 2000, Pengadilan 
Tinggi Federal Jerman memutus- 
kan bahwa perangkat lunak yang 
didistribusikan bersamaan den- 
gan komputer dapat dijual ter- 
pisah dari komputernya. Akibat- 
nya di sana banyak lisensi perang- 
kat lunak yang bebas diperjual- 
belikan kembali secara legal. 


12 12/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Pilih Mana: Ki 
“atau —— Sebelum Beli 


 MURAR, NErAg & AMAN? Server 


it kami sian membantu . 
CI Ketahui Masalah Anda, kemudian Tentu- 
IBM TOWER SERVER "9 kan Kebutuhan anda. 


AAA ka, Konsultasikan Masalah / Kebutuhan anda 
» IBM x3400 M3 4 dengan Konsultan / Partner Bisnis yang 


» IBM x3500 M3 memang benar2 menguasai bidangnya. 


9 Tentukan Budget anda. Sehingga nanti 

IBM RACKMOUNT SERVER 3, tidak terjadi Over Budget, dalam membeli 
». IBM x3250 M3 (1U) Server. 
s IBM x3550 M3 (IU) 
AM ro Ma ai ag A Sesuaikan Budget anda dengan Solusi 
“ IBM x3690 X5 (2U) L Server yang ditawarkan. dan Pastikan 
"TER KT TL AKI Solusi tsb sudah sesuai dengan kebutuhan 
Sita HAN NY anda (Solusi sudah tepat). 


IBM BLADE CENTER 


99 Pilihlah Server yang sudah terbukti Kualitas 

“ IBM Blade Chasis S, E, H, HT 5:9 dan Layanan Purna jualnya (After Sales & 

“IBM Blade Server HS22, LS22, Warranty). Jangan hanya terpaku kepada 

”JS22, 0522, HXS, HS22V Harga yang murah, tapi tidak jelas War- 
ranty nya. 


3 Tanyakan Layanan Purna Jual /After 

? salesnya.Apabila Suatu saat terjadi 

» IBM D$3200 (SAS) aa kerusakan,bagaimana penanganannya 
Lana ?sejauh mana Layanan yang diberikan 

- IBM DS3500 (SAS 4 FC) (apakah membantu? atau malah merepot- 


kan?) 


GRATIS Konsultasi IBM Server | A Jangan sungkan-sungkan untuk Mencari 
“? Info Harga/Produk — sebanyak-banyaknya 


PT. MULTIPRO JAYA PRIMA dari Penjual Server. Carilah Penjual yang 


Tidak hanya berani menjual Harga bagus, 
Telpon: 021-6627567 tapi juga Penjual Server yang benar-benar 


Email: sales@multipro.co.id mengenali Esia Gn yo dan yang 
3 : mau memberikan Info edukasi produ 
G Twitter.com/ IBMserverinfo kepada anda 
Facebook: fb.Multipro.co.id 
www.Multipro.co.id /ibmserver 


SURAT ANDA 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 
Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta, 10430 
atau e-mail di Redaksi@Infolinux.co.id. 


Reguest Ubuntu 10.10 


Saya membaca di 


website resmi 
Ubuntu (www.ubuntu.com), kalau 
Ubuntu sudah mengeluarkan versi 
terbarunya, yaitu Ubuntu versi 10.10 
(Maverick Meerkat). Kapan kira-kira 
majalah InfoLINUX akan menyerta- 
kan Ekstra DVD Ubuntu 10.10 dalam 
paket majalahnya? Mohon saya di- 
beritahu via e-mail, majalah Info- 
LINUX edisi berapa dan terbit 
tanggal berapa, yang menyertakan 
Ekstra DVD Ubuntu 10.10. Saya me- 
merlukan DVD ini, karena ingin 
migrasi dari sistem operasi Windows 
ke Ubuntu Linux. 

Rahmad - via e-mail 


Ekstra DVD Ubuntu 10.10 dapat 
Anda temukan dalam paket majalah 
InfoLINUX 12/2010 edisi ini. Selain 
Ubuntu 10.10, kami juga menyer- 
takan SuperOS 10.10 dan Kubuntu 
10.10. Untuk menambah fungsiona- 
litas, kami juga menyertakan sejum- 
lah paket Extras Ubuntu 10.10 dalam 
Ekstra DVD InfoLINUX edisi ini. 
Semoga Ekstra DVD edisi ini dapat 
membawa manfaat untuk semua pem- 
baca InfoLINUX. 


Apa Itu Suspend? 
Saya seorang pemula yang meng- 
gunakan Ubuntu 9.10. Pada menu 
shutdown di Ubuntu 9.10 ada pilihan 
suspend. Karena ingin tahu apa itu 
suspend, saya memilihnya, namun 
yang terjadi malah black screen. Ta- 
kut dengan apa yang akan terjadi, 
saya langsung matikan komputer den- 
gan menekan tombol Shut Down. 
Ketika saya hidupkan kembali, mun- 
cul tulisan BIOS (Block3) is dama- 
ged. Yang ingin ditanyakan, apa itu 
suspend, dan apakah laptop saya bisa 
diperbaiki dan bagaimana caranya? 
Evan - via e-mail 


Suspend umumnya dipilih jika 
Anda hanya ingin mematikan kom- 
puter untuk sementara waktu saja. 
Hal ini bertujuan untuk menghemat 
energi (terutama untuk pengguna 
laptop yang menggunakan baterai 
sebagai energinya), dan 
mempercepat kembali ke posisi 
desktop saat suspend dilakukan 
saat komputer digunakan kembali. 
Selain suspend, ada juga istilah 
hibernate. Hibernate berfungsi jika 
Anda menginginkan — shutdown 
dengan cepat tanpa menutup dan 
mengabaikan semua aplikasi yang 
berjalan. Mengenai problem BIOS 
(Block3) is damaged yang Anda 
alami, kemungkinan hal tersebut 
adalah bugs yang masih terdapat di 
Ubuntu 9.04. Penjelasan lebih 
lanjut mengenai istilah Suspend 
dan Hibernate, dapat ditemukan 
pada url http://en.wikipedia.org/- 
wiki/Suspend dan http://en.wiki- 
pedia.org/wiki/Hibernation Yo28c0 
mputing "029. 


Konfigurasi Mail Server di Elastix 2.0 
Saya sudah setahun terakhir menjadi 
pembaca setia majalah InfoLINUX. 
Beberapa waktu lalu, InfoLINUX 
menyertakan Elastix 2.0 ke dalam 
Ekstra DVD InfoLINUX. Yang ingin 
saya tanyakan, kapan kira-kira Info- 
LINUX akan membuat tutorial 
teknik pembuatan mail server den- 
gan Elastix 2.0? 

Yosep Raharja - via e-mail 


Pertama, terimakasih atas kesedia- 
an Anda menjadi pembaca setia 
majalah InfoLINUX. Kedua, dari 
penjelasan yang terdapat di ebook 
Elastix Without Tears (http://www- 
.elastix.org/en/product-information- 
/manuals-books.html), sistem email 
distro Elastix menggunakan Postfix 


sebagai aplikasi e-mail server-nya. 
Jika memang memungkinkan untuk 
dapat dijadikan tutorial, kami akan 
coba masukan pembahasan tersebut 
menjadi salah satu tutorial Info- 
LINUX edisi mendatang. Namun se- 
belum itu, ada baiknya Anda 
mencoba dahulu dari penjelasan 
yang terdapat pada ebook tersebut. 


Bonus Distro Kecil 
Saya merupakan pelanggan majalah 
InfoLINUX sejak tahun 2008. Saya 
ingin reguest kepada tim InfoLINUX 
untuk dapat menyertakan distro 
Ojuba, Kuliax, dan Linux XP Like 
pada salah satu Ekstra DVD Info- 
LINUX edisi mendatang. Hal ini un- 
tuk membuat penyegaran isi Ekstra 
DVD InfoLINUX, karena selama ini 
distro yang disertakan dalam ekstra 
DVD InfoLINUX terkesan hanya 
distro besar saja, seperti Ubuntu, 
openSUSE, Fedora, dan sejenisnya. 
Miftahul Huda - via e-mail 


Terima kasih banyak atas masukan- 
nya. Jika sejumlah distro yang Anda 
sebutkan di atas memiliki update ver- 
si terbaru, akan kami usahakan 
untuk dimuat kembali dalam Ekstra 
DVD InfoLINUX mendatang. 
Mengenai alasan kenapa distro besar 
selalu dimuat dalam Ekstra DVD 
InfoLINUX, hal ini lebih dikarenakan 
distro-distro tersebut memiliki versi 
update yang lebih pasti waktu ril- 
isnya, dan memiliki cukup banyak 
pengguna, termasuk dari pembaca 
InfoLINUX. Namun demikian, kami 


akan selalu berusaha untuk 
memasukkan distro kecil selama 
distro-distro tersebut memang 


menarik untuk dimuat dan memiliki 
versi update dari versi yang 
sebelumnya sudah pernah dimuat 
dalam Ekstra DVD InfoLINUX. 


14 12/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


YOUR CUSTOMIZABLE 
EVERYWHERE MINI-PC 


ZOTAC 


BOX 


(THE IDEAL MINIATURE SOLUTION FOR ANY ROOM IN YOUR HOME 


| | 
a—, 2 &| | : IA 


wWww.ZOTAC.COmM 


In your living room... In your kitchen... In your bedroom... 


O Enjoy versatility when using the ZOTAC ZBOX mini-PC. 


ZOTAC Z80X can be a stand-alone miniature solution ZOTAC Z80X can also be mounted 
using the bundled VESA mount 


Stand Upright or Lay Flat Wall mount or LCD mount 


ZOTAC 


(CREATE YOUR OWN MINI-PC 


Customizable barebone, adding your own: 


- 
f 


| 25 INCH | | SO-DIMM 
HARD 
DRIVE 


ZOTAC ZB0X HD-ID11 


YOUR | 
CHOICE 


OPERATING 
SYSTEM 


CPU: Intel” ATOM D510 (dual-corel, 
1.66GHz, 667 MHz front-side bus 
Chipset: Intel” NM10 Express chipset 
GPU: NVIDIA" ION'" GPU (w/ 512MB DDR3 memory! 


Internal Expansion: 1 x 200-pin DDR2-800 SO-DIMM slot 
1 x 2.5-inch hard drive (SATA 3.0 Gb/s| 
Networking: Gigabit (10/100/1000 Mbps), an 1 ( | 
802.11 b/g/n | | 3 | (FULL HD 
Card Reader: SD/SDHC/MMC/MS/MS Pro/xD | 1080 
Audio: Onboard 8-channel Digital Audio, Stereo Analog Audio | ja ma 
1/0: HDMI, DVI, (DVI to VGA donglte included) PEMENT INELUOED- 
S/PDIF, Mic/Headphone, 6 x USB 2.0, 


RJ45, eSATA ( 
Dimensions: 188mm x 188mm x 44mm, CHD4 6-in-1 


ILxWxDI 7.X0in x 7.40in x 1.73in s/PoIF | Le KEP 


|READER, 


Dicari Dealer and Master Dealer seluruh Indonesia 


SURABAYA e-mail alamrayasby@gmail.com Tel : 031-841 5963 BANDUNG 022 - 421 1478 

YM alamrayasurabaya@yahoo.com SEMARANG 1 024 - 749 8150, 701 000 52 
JAKARTA e-mail/YM asiarayajkt@yahoo.com Tel : 021-6230 4048, 601 0976 SOLO 0271 - 635 759 

e-mail/YM asiaraya harco@yahoo.com Tel : 021-6230 7394, 6230 7404 MALANG : 0341-7037773 
YOGYAKARTA e-mail YM asiarayajogja@yahoo.com Tel: 0274-622 295, 622195 TANGERANG : 021-5517 8937 


: ia SAMARINDA 0541 - 711 8912 
ONLINE SHOP : wwwiraindo.com: www.rakitan.com, www,bhinneka.com MEDAN | 061-457 6770. 4538101 


ME ANA LAN PAT AN MA PEKANBARU : 0761-7723794 , 7814308 


TES& REVIEW 


Kelola Bandwi 


Distro 

Kubuntu 10.10 17 
Ubuntu 10.10 17 
Game 

Bubble Train 0.1 18 
Mine Escape 1.0 18 
Buku 

Beginning Android 3 19 
Fedora 13 Virtualization 19 
Guide 


Introduction to the Command 19 
Line 


Definisi Label “On the Disc” 
Sebuah software yang 
memperoleh label “On 

the Disc”, berarti Anda 

dapat menemukan paket 
software tersebut dalam 
bonus Disc InfoLINUX edisi kali 
ini. 


$: 
Laki n 
Prosedur “Linux Ready” “5-6” 


ada tahun 1999-an, sambungan 

Internet Dial-Up dengan menggu- 

nakan Telkomnet Instan masih men- 

jadi pilihan utama untuk ber-Inter- 
net ria. Dengan koneksi maksimal hanya 
56 Kbps dan biaya dial-up sekitar Rp. 
150/menit, rasanya sudah cukup senang 
untuk sekedar men-download informasi, 
mengirim tugas via e-mail, atau sekedar 
ber-chatting ria via MIRC. 

Kini, kondisi Internet di Indonesia 
sudah banyak berubah. Koneksi Inter- 
net broadband sudah dapat dinikmati 
dengan mudah. Dampak dari hal ini, be- 
ragam file multimedia dan file lain yang 
sifatnya hiburan, dapat dengan mudah 
di-download dari Internet. Hal ini akan 
menjadi persoalan, jika dilakukan dari 
jaringan Internet kantor oleh seorang 
pegawai sehingga mengganggu jaringan 
Internet kantor secara keseluruhan. 


Untuk menangani permasalahan 
ini, sysadmin kantor dapat melakukan 
pembatasan upload dan download yang 
dilakukan oleh para klien di kantornya 
dengan aplikasi manajemen bandwidth. 
Beberapa aplikasi yang dapat digunakan, 
di antaranya: Sguid, HTB, dan TC. Pada 
rubrik Utama edisi ini, Anda dapat mene- 
mukan pembahasan mengenai manaje- 
men bandwidth menggunakan WebHTB 
yang dibuat sebagai front-end HTB. 

Pada Ekstra DVD InfoLINUKX edisi ini, 
kami juga menyertakan distro Ubuntu 
10.10 berikut dengan paket Extras- 
nya. Plus sejumlah distro turunan dari 
Ubuntu 10.10. Bonus menarik lainnya, 
kami juga menyertakan film Sintel, film 
bersifat terbuka buatan Blender Founda- 
tion yang memiliki tampilan 3D sangat 
memukau. Selamat menikmati! 

Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


16 


12/2010 M INFOLINUX 


Sebuah PC atau notebook 
yang mendapatkan predikat 
“Linux Ready”, berarti semua 
peripheral standar seperti adapter 
jaringan LAN maupun WLAN dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya, 
mulai dari proses instalasi sebuah 
distro Linux dilakukan hingga 
instalasi driver hardware terse- 
but. Distro Linux yang digunakan 
dalam pengujian “Linux Ready” 
adalah, Ubuntu 10.04 LTS, Fedora 
13, dan openSUSE 11.3. 


www.infolinux.web.id 


DISTRO 


DESKTOP 


Kubuntu 10.10 


P3 Mikanten 4 bob Cotise Art 9 Matan Amarah Them 


kruk Yew Majkt Yonu Jotinga Het 


(Dn 


& - 


CA YA 


“33 


PES AO matan mark Pensi Mlkundan A Ruh Ceiton 25 mama 1S PASI 


- AE Mirrantea & bob Codioa ht Of Matsama Ih 


PEMBUAT Canonical Ltd. SITUS www.kubuntu.org 


KERNEL 2.6.35 OFFICE Open0ffice.org 3.2.1 


DESKTOP KDE 4.5.1 GRAPHICS KSnapshot 4.5.1, Gwenview 4.5.1 
MULTIMEDIA AmaroK 2.3.1, Dragon Player 4.5.1, KMix 4.5. 
INTERNET Rekong 0.6.1, KTorrent 4.0.3, Kopete 4.5.1 


ubuntu merupakan dis 

tro turunan Ubuntu 

yang paling banyak di- 
gunakan oleh para pen- 
cinta distro Ubuntu, 
namun ingin mengguna- 
kan desktop KDE sebagai 
default desktop:nya. Me- 
ngikuti rilis dari Ubuntu 
10.10, Canonical Ltd. telah 
merilis versi terbaru 
Kubuntu, yakni Kubuntu 
10.10. 

Jika Ubuntu 10.10 
lebih banyak menyer- 
takan paket desktop 
berbasis GNOME 2.3- 
2.0,  Kubuntu 10.10 
lebih banyak menyerta- 
kan paket desktop ber- 
basis KDE 4.5.1. 

Kubuntu 10.10 sudah 


menyatukan images 
desktop dan netbook 
menjadi satu sehingga 


menghadirkan halaman 
kerja hasil gabungan 
plasma desktop dan 
plasma netbook. Hala- 
man kerja yang sesuai 
untuk jenis komputer 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 20 GB 
Memory : 512MB 


Anda akan ditampilkan 
pada waktu login. Anda 
dapat mengubah setting 
halaman kerja ini pada 
menu System Settings. 

Kubuntu 10.10 juga 
sudah menyertakan se- 
jumlah paket terbaru. 
Untuk web browser, dis- 
tro ini menyertakan Re- 
kong. Untuk paket per- 
kantoran, menyertakan 
paket OpenOffice.org 
3.2.1. Untuk paket multi- 
media, sudah disertakan 
paket Dragon Player 
4.5.1, AmaroK 2.3.1, dan 
KMix 4.5.1.mSup 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (209) MEMEMEMDOO 7.0 
Fitur (4096) MENENENNNN 10.0 
Kemudahan (309) MENEEENEND 2,0 


Dokumentasi (109) MENENEEENO 9,0 


DESKTOP/SERVER 


Ubuntu 10.10 


PEMBUAT Canonical Ltd. SITUS www.ubuntu.com 

KERNEL 2.6.35 OFFICE Open0ffice.org 3.2.1 

DESKTOP GNOME 2.32.0 GRAPHICS Shotwell 0.7.2 
MULTIMEDIA Pitivi 0.13.5, Rhythmbox 0.13.1, Totem 2.32.0 
INTERNET Empathy 2.32.0, Evolution 2.30.3, Gwibber 2.32.0 


epat berselang enam 

bulan setelah rilis 

Ubuntu 10.04 LTS, 
pada 10-10-2010, Cano- 
nical Ltd. telah meng- 
umumkan rilis terbaru 
distro Ubuntu, yakni 
Ubuntu 10.10 dengan 
kode nama Maverick 
Meerkat. 

Versi terbaru dari 
Ubuntu 10.10 ini telah 
menyertakan Ubuntu 
Font Family, font baru 
yang dibuat oleh 
pengembang Ubuntu 
yang digunakan untuk 
tampilan menu peng- 


guna, widget, serta 
judul di Ubuntu dan 
Kubuntu. Font yang 


disertakan meliputi La- 
tin, Cyrillic, dan Greek, 
dengan pilihan style, 
baik Regular, Bold, Italic 
maupun Bold Italic. 
Ubuntu 10.10 meng- 
gunakan GNOME 2.32 
sebagai default desktop 
yang digunakan. Untuk 
urusan aplikasi, versi ini 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 20 GB 
Memory : 512MB 


telah menyertakan Evolu- 
tion 2.30, Shotwell 0.7.2, 
Empathy 2.32.0, Evolu- 
tion 2.30.3, dan OpenOffi- 
ce.org 3.2.1. 

Halaman proses insta- 
lasi Ubuntu 10.10 juga te- 
lah diperbarui. Selain 
menyediakan pilihan un- 
tuk men-download dan 
menginstalasi langsung 
paket codec bersifat re- 
stricted, proses instalasi 
semakin cepat karena 
proses copy file sudah 
mulai berlangsung pada 
halaman instalasi Where 
are you.MSup 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (209) MM 

Fitur (4096) TI. 
Kemudahan (3096) MENEENEENG 2.0 


Dokumentasi (109) MENENEEENO 9,0 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX s 12/2010 17 


GAME 


ARCADE 


Bubble Train 0.1 


PEMBUAT Adam Child cadam@dwaricity.co.uk- 
SITUS www.playdeb.net/software/bubbletrain 
LISENSI GPL HARGA Gratis 
TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI libsdl »— 1.2.5, libsdl-mixer »— 1.2.5, libxml2 »— 2.6.27 


ada platform Linux, 

Frozen Bubble adalah 

contoh game bertema 
bola-bola yang cukup 
dikenal. Alternatif lain 
dari Frozen Bubble, Anda 
dapat memainkan game 
Bubble Train. 

Hampir mirip dengan 
Frozen Bubble, tujuan 
utama game Bubble 
Train adalah menem- 
bakkan bola yang 
diberikan ke kumpulan 
target bola yang 
diberikan. Jika temba- 
kan bola mengenai dua 
bola target, maka bola 
target akan menghilang. 

Pada halaman utama 
game ini, Anda akan 
menemukan lima buah 
menu utama, yakni New 
Game, Fastest Time, Op- 
tion, About Us, dan 
@uit. Sebelum masuk ke 
menu New Game, se- 
baiknya lakukan konfi- 
gurasi terlebih dahulu 
dengan masuk ke menu 
Options. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 10 MB 
Memory : 384 MB 


Selesai melakukan 
konfigurasi dari halaman 
Options, Anda dapat 
langsung memulai per- 
mainan dengan meng- 
klik menu New Game. 

Pada menu ini, 
terdapat beberapa pili- 
han permainan yang 
dapat dimainkan, di 
antaranya Bubble Train, 
Everything, Normal, Ea- 
sy, dan Hard. Setelah 
memilih permainan yang 
diinginkan, Anda dapat 
bersiap untuk dapat 
segera memenangkan per- 
mainan ini.MSup 


Hasil Pengujian 

Grafik(3076) MEREENNODD 7.0 
Fitur (4096) MENEEEEDOD 7.0 
Kompatibiltas (2096) MEMEMEMUON 7.0 


Dokumentasi (109) MENEEEENUD 3.0 
RATING 


PUZZLE 


Mine Escape 1.0 


PEMBUAT Attila Siposs «sipiatti@gmail.com- 

SITUS http://sites.google.com/site/sipygames/games-1/mine-escape 
LISENSI GPL HARGA Gratis 
TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI python-pygame »— 1.9.1, python »— 2.6.5 


ernah bermain game 

Minesweeper? Meski 

terlihat sederhana, na- 
mun game ini sangat men- 
arik, dan cukup memu- 
singkan saat dimainkan. 
Menyusul suksesnya game 
Minesweeper, sejumlah 
game pengembangan Mine- 
sweeper kini dapat ditemu- 
kan dengan mudah. Salah 
satu jenis game ini adalah 
Mine Escape. 

Dalam game Mine Es- 
cape, Anda berperan se- 
bagai  Barney yang 
berjuang keluar dari 
tambang yang penuh 
dengan bom. Untuk ke- 
luar dari tambang, 
Anda dapat melangkah 
ke tiap kotak yang 
sekiranya aman, dengan 
melihat indikasi jumlah 
bom yang terdapat pada 
sekitar kotak. 

Saat melakukan petua- 
langan dalam game ini, 
Barney diberikan tiga 
tipe perangkat yang 
dapat membantu dirinya 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 10 MB 
Memory : 384 MB 


untuk menyelesaikan se- 
tiap misi. 

Perangkat pertama 
adalah bendera yang da- 
pat diletakkan pada 
suatu kotak untuk 
membantu mengingat 
letak kotak yang sekira- 
nya memiliki bom. Kedua 
adalah Dropweight yang 
dapat menghancurkan 
kotak 3x3 di sekitar 
kotak. Terakhir, Digbots 
yang dapat melakukan 


penggalian secara oto- 
matis, dan menghilang- 
kan wilayah yang 


memiliki bom.mSup 


Hasil Pengujian 

Grafik (3096) MENENENODO 7,0 
Fitur (4096) MENEENGCOO 6.0 
Kompatibiltas (2090) MEMEMEMUOO 7.0 


Dokumentasi (109) MEMEEMENEU 2.0 
RATING 


18 12/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


BUKU 


PEMROGRAMAN 


Beginning Android 3 


FIRST EDITION 


“men 


PENGARANG Mark Murphy 
PENERBIT Apress 

TERBIT Januari 2011 

HARGA $39.99 (450 Halaman) 
ISBN 973-1430232971 
BONUS - 


lah satu sistem operasi yang 

mulai diperhitungkan. Hal ini 
berdasarkan penggunaan sistem 
operasi ini pada hampir semua 
smartphone, bahkan komputer. Me- 
lihat potensi ini, melalui buku ini 
Anda bisa belajar untuk membuat 
atau mengembangkan aplikasi un- 
tuk dijalankan di Android. Pada 
buku ini terdapat hal-hal yang 
perlu Anda ketahui untuk menjadi 
pengembang Android. Semuanya 
berdasarkan contoh dari penulis, 
komunitas Android yang dipimpin 
oleh penulis, kolumnis Android, dan 
masih banyak lainnya. 

Apa saja yang akan Anda pe- 
lajari dari buku ini antara lain, 
mengupas Android dan cara 
menggunakannya untuk mem- 
buat aplikasi mobile berbasis 
Java untuk ponsel dan perang- 
kat lainnya, membuat game 
flash, membuat antarmuka gra- 
fis untuk pengguna mengguna- 
kan widget dan built-in webkit, 
dan masih banyak hal lainnya 
yang dapat Anda pelajari.mZa 


Gt ini, Android merupakan sa- 


DISTRO 


Fedora 13 
Virtualization Guide 


fedora? 


Fedora 13 


Virtualization Guide 


guna 


Be Perlora Progert Diwnremenganan Leam 


PENGARANG Fedora Documentation Project 
PENERBIT Fultus Corporation 

TERBIT Juli 2010 

HARGA $34.99 (268 Halaman) 

ISBN 978-1596822160 

BONUS - 


pilihan bijak bagi Anda yang ti- 

dak ingin menggunakan banyak 
komputer server, yang akhirnya 
akan memenuhi ruangan dan juga 
memakan banyak biaya untuk mem- 
beli perangkatnya. Fedora 13 yang 
juga merupakan turunan dari Red 
Hat, akhirnya hanya fokus terhadap 
penggunaan KVM sebagai virtuali- 
sasi, bukan XEN, @EMU, ataupun 
virtualisasi lainnya. Buku ini men- 
jelaskan lengkap mengenai KVM 
mulai dari instalasinya, kompa- 
bilitas yang disediakan KVM, serta 
kebutuhan paket dan sistem yang 
diperlukan sebelum instalasi. 

Anda juga akan dipandu 
untuk melakukan instalasi guest 
di dalam KVM, bagaimana cara 
melakukan migrasi dari XEN ke 
KVM, dan juga banyak tip dan 
trik untuk menggunakan KVM di 
Fedora 13. Dengan menguasai 
KVM, Anda diharapkan bisa 
menggabungkan semua server ke 
dalam satu server virtualisasi saja. 
Pelajari KVM dengan panduan 
buku ini.mZa 


Usia saat ini merupakan 


SISTEM 


Introduction to the 
Command Line 


PENGARANG Nicolas Marsh 
PENERBIT CreateSpace 
TERBIT Juli 2010 

HARGA $22.95 (270 Halaman) 
ISBN 973-1450588300 
BONUS - 


asih bingung atau kesulitan 
M dalam menggunakan perin- 

tah dasar dari sistem op- 
erasi, seperti Unix, Linux, dan 
BSD? Cobalah membaca panduan 
lengkap command line dari buku 
ini. Anda tidak akan kesulitan 
lagi untuk menggunakan terminal 
dari sistem operasi berbasis Unix. 
Hal yang dibahas di dalam buku 
ini, antara lain perintah-perintah 
dasar, mempelajari file sistem, 
perintah backup dan restore, 
menjelaskan secara rinci perintah- 
perintah yang paling sering 
digunakan oleh seorang sistem 
administrator. 

Lebih bagusnya lagi, di buku 
ini setiap perintah dibahas per 
kategori. Misalnya untuk kate- 
gori perintah di dalam file sis- 
tem, maka yang dibahas hanya 
perintah yang hanya digunakan 
di dalam file sistem, begitu juga 
perintah khusus yang  me- 
nyangkut masalah perangkat ke- 
ras. Kategori ini memudahkan 
Anda menguasai perintah- 
perintah secara lebih efektif.mZa 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 12/2010 19 


SOFTWARE 


DVD/CD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi 


gratis, shareware, maupun demo. Susunan kategori se- 


lalu berubah, tergantung pada tren aplikasi yang tengah 


berlaku. Beberapa kategori selalu ada di tiap edisi. 


IPERMAINANJ 


Frogatto 1.0.2 


Permainan yang menyenangkan dan 
sekaligus sangat mengasyikan. Di- 
jamin ketika memainkannya, Anda 
akan lupa dengan rutinitas hidup 
Anda. Frogatto adalah permainan 
dua dimensi yang sederhana, namun 
memiliki alur permainan seperti Ma- 
rio Bross, selalu menarik dan mem- 
buat orang penasaran. Peran utama 
dalam permainan ini bukan manu- 
sia, melainkan sebuah katak. Kuali- 
tas Frogatto sangat mengagumkan, 
memiliki nilai seni yang tinggi, se- 
hingga si katak bisa melompat me- 
lewati musuh-musuhnya. Si katak 
dapat mengambil musuhnya dengan 
menggunakan lidahnya, selanjutnya 
menelan musuhnya, dan melempar- 
kannya kembali ke arah musuh yang 
lainnya. Seperti Mario Bross, di sini 


ada musuh utama yang harus dila- 
wan, dan beberapa puzzle yang ha- 
rus diselesaikan untuk menamatkan 
permainan. Kumpulkan koin, dan 
gunakan koin tersebut untuk meng- 
upgrade kemampuan jagoan Anda 
pada store. Level yang ada di per- 
mainan ini mencapai 30 level, dan 
ada di dalam empat lingkungan yang 
berbeda-beda. Lompat, ambil, dan 
muntahkan musuh Anda hingga per- 
mainan ini tamat sampai akhir level 
30. Penasaran dengan permainan ini? 
Instal ke dalam sistem operasi Anda, 
dan cobalah memainkannya. mZa 


PEMBUAT: Lost Pixel 
SITUS: frogatto.com 
LISENSI: Freeware / FREE 
DEPENDENSI: SDL 
REOUIREMENT: - 


DVD 
DISC BOOT 
00 Ubuntu 10.10 


/Berbagi File 
O@ Dropbox 0.6.571 


INDEX ON 
THE DISC 


/Multimedia 
O@ JavaMPlayer 1.4.1 


(Pendidikan 
@ Kids in Mind 1.0 


/Browser 


O TCExam 11.1.004 


/Development 
@ JDK 6u21 


O Firefox 3.611 (Perkantoran 
O Google Chrome @ AdobeReader 
7.0 9.3.4 
@ Opera 10.63 
(Permainan 


O Frogatto 1.0.2 


internet 
O Coccinella 
0.96.20 


0 JRE 6u21 #Plugins 
O Flash Player 
/DISTRO IIOMIPS0E3 
@ Kubuntu 10.10 
Desktop /RUBRIK 
@ Ubuntu 10.10 O Game 
Desktop O Netadmin 
@ Ubuntu 10.10 @ Praktik Instan 
Netbook @ Tutorial 
@ Ubuntu 10.10 O Utama 
Server @ Workshop 
/Download /Sistem 
O Vuze 4.5 @ NetxMS 1.0.5 
(Email /SPECIAL MOVIE 
@ Thunderbird 3.1.4 | @ Sintel.2010 
@ zDesktop 2.0 
/SPECIAL PDF 
/EXTRAS MAGAZINE 
@ Ubuntu 10.10 @ Fullcircle Magazine 
/Grafis /Utiliti 
O Zoph 0.8.2 O Huawei e220 
Installer RC2 


@ OpenGTS 2.2.7 
O Stantor domodulor 
0.706d 


O GNOME Gmail 1.7 


O Google Talkplugin 
141.0 


Video 
O Real Player 11 


/Komunikasi 
O Skype 2.1 Beta2 


@ : On The DVD Regular 
@ : Disc Boot 


DISC RUSAK? 


Apabila disc yang diterima tidak terbaca atau ru- 


sak dan ingin menggantinya, kirimkan disc yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim Disc InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan disc penggantinya. 


20 


12/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Zoph 0.8.2 


an ben on ea 
CT Ne 


Ba ee cmemang 
Ha peang 


.) 


Selain Picasa, ada lagi aplikasi yang 
andal digunakan untuk melakukan 
organisasi foto. Zoph namanya, ap- 
likasi ini berbasis web dimana Anda 
dapat melakukan presentasi gambar 
dan mengatur sistem gambar yang 
ada di dalam komputer Anda. Kata 
lainnya dari aplikasi ini adalah 
album foto. Aplikasi ini dibuat 
dengan bahasa pemrograman PHP, 
MyS@L, dan Perl. Jika memiliki 
foto yang ada di dalam kamera digi- 
tal, Anda akan mudah melakukan 


foto yang akan Anda masukkan ke 
dalam komputer. Fitur-fitur yang 
disertakan pun sangat banyak, Anda 
dapat meng-generate foto, melaku- 
kan pencarian foto, menambahkan 
informasi pada foto, dan masih ban- 
yak lagi. Anda tidak perlu menjadi 
fotografer profesional untuk meng- 
atur foto-foto Anda sendiri. mZa 


PEMBUAT: Jason Geiger 
SITUS: zoph.org/concrete 
LISENSI: GPL / FREE 


SOFTWARE PILIHAN 


LINTERNET) 


Goccinella 0.96.20 


Pa tK) 


bt Ma ....... 
an P0 ata PA ran 4 8 
0. Onouna c.— 
ema 0 Gani men 


| Se MET SOFTWAAK — 


.. 
Freedom is... € 


Sekarang, konferensi — mulai 
penting bagi perkantoran. Oleh 
karena itu, Coccinella hadir se- 
bagai plugin dari klien Jabber 
yang menyediakan fungsi sebagai 
aplikasi konferensi. Aplikasi ini 
memberikan fitur seperti white- 
board, sharing desktop, dan masih 
banyak fungsi lainnya. mZa 


PEMBUAT: Mats Bengtsson 
SITUS: coccinella.im 
LISENSI: GPL / FREE 


DEPENDENSI: LAMP, perl, jhead DEPENDENSI: - 
organisasi ratusan, bahkan ribuan | REOUIREMENT: - REOUIREMENT: - 
In 


juan bungueananengena keke anaa 


Semua sistem administrator pasti 
melakukan pekerjaan yang satu ini, 
monitoring. Melihat proses yang ber- 
jalan di dalam sistem atau jaringan 
akan memberikan informasi kepada 
seorang administrator bahwa infra- 
strukturnya dalam keadaan baik. 
NetXMS merupakan aplikasi yang 
dapat digunakan untuk melakukan 
monitoring infrastruktur TI, dimulai 
dari pengecekan hardware SNMP 
(switch dan router), dan melakukan 
pengecekan sampai pada aplikasi 
yang Anda gunakan di jaringan, 


misalnya sguid. NetXMS sangat 
bisa diandalkan dan sangat power- 
ful untuk memonitor sistem, seka- 
ligus meningkatkan kemampuan 
jaringan dan level layanan Anda. 
Pengecekan NetXMS dilakukan 
melalui pengiriman data snmp, dan 
dikirim ke monitoring server untuk 
diproses dan dilihat. m Za 


PEMBUAT: Alex Kirhenshtein 
SITUS: netmx.org 

LISENSI: GPL / FREE 
DEPENDENSI: - 
REOUIREMENT: - 


GTalk Video Chat 1.4.1 


Google talk video chat plu- 
gin merupakan aplikasi plugin 
browser, dengan adanya aplikasi 
ini memberikan fungsi tambahan 
fitur video chat, pada saat Anda 
membuka Gmail dari web browser 
Anda. Anda dapat bertatap-muka 
sambil chat dengan teman atau ke- 
luarga Anda.mZa 


PEMBUAT: Voice and Video Chat Linux Team 
SITUS: google.com/chat/video 

LISENSI: FREE 

DEPENDENSI: - 

REOUIREMENT: - 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 12/2010 21 


SOFTWARE PILIHAN 


(INTERNET) 


Gnome Gmail 1.7 


Urter yaa Cemal mederbada 
for the file upload 


User Mare | Lena net Teen, 


Ta c.....c.... 


Aplikasi ini merupakan aplikasi 
notifikasi, jika ada e-mail yang 
masuk ke dalam inbox Gmail 
Anda. Gnome gmail dapat menjadi 
gmail yang terinstal pada desktop 
Linux Anda. Gnome gmail men- 
dukung To, Subject, body, cc, dan 
banyak fungsi pengiriman e-mail 
seperti pada webmail Gmail. m Za 


PEMBUAT: Dave Steele 
SITUS: tivo2dvd.sourceforge.net 
LISENSI: GPL / FREE 


OpenGTS 2.2.7 


cmn dp | 
Na 
' 


Bingung mencari alamat atau 
jalan pulang, di zaman yang su- 
dah secanggih sekarang? Bukan 
alasan lagi karena ada GPS yang 
dapat memandu kemana pun Anda 
bepergian. Open GPS Tracking Sys- 
tem (OpenGTS) dapat memberikan 
layanan GPS kepada Anda melalui 
web, dan dapat melakukan track- 
ing GPS seperti layanan komersial 
sejenisnya. Walau termasuk level 
pemula, namun aplikasi ini cukup 
andal. Selainitu,mudahdikonfigura- 


cukup luas. Aplikasi ini juga tidak 
hanya mendukung koleksi dan 
penyimpanan data dari GPS track- 
ing dan data telemetri, tapi fitur 
yang termasuk di dalamnya adalah 
otentifikasi berbasis web, dan du- 
kungan pemetaan GPS. Masih ter- 
sesat? Gunakan OpenGTS untuk 
memandu Anda.mZa 


PEMBUAT: Martyn Flynn 
SITUS: opengts.org 
LISENSI: The Apache License 2.0 / FREE 


DEPENDENSI: - DEPENDENSI: - 
REOUIREMENT: - si dan mencakup jangkauan yang | REOUIREMENT: - 


Kids in Mind 1.0 


Semakin banyak film yang beredar 
di televisi maupun bioskop. Pasti- 
nya takut, jika anak Anda menyak- 
sikan film yang mengandung unsur 
kekerasan, apalagi pornografi. 
Kids in mind menyediakan data- 
base banyak film, dan memberikan 
rating untuk masing-masing unsur 
di atas.mZa 


PEMBUAT: Boobing Software 
SITUS: bobbingsoftware.com 
LISENSI: Freeware / FREE 
DEPENDENSI: - 
REOUIREMENT: - 


Taat Eoootea Teat near genetika 


«M0 team penata Memaaa TU 


didedikasikan untuk bidang 

pendidikan, contohnya adalah 
TCExam. Aplikasi berbasis web 
yang digunakan untuk melakukan 
ujian secara online. Bukan hanya 
ujian, namun tes mingguan pun 
bisa dilakukan dengan aplikasi 
ini. Aplikasi ini juga dibuat untuk 
menggantikan tes tradisional yang 
masih menggunakan media kertas. 
Penggunaannya pun sangat seder- 
hana sekali, murid atau siswa hanya 
tinggal mengakses aplikasi ini dari 


Gac banyak aplikasi yang 


web browser mereka, dan langsung 
membaca sekaligus menjawab di 
web tersebut. Karena kemudah- 
annya ini, Anda akan menghemat 
penggunaan uang untuk membeli 
kertas ujian, dan juga menghemat 
waktu dalam membuat soal. Inilah 
sistem ujian masa depan, bila Anda 
seorang guru atau dosen. mZa 


PEMBUAT: Tecnick.com S.r.I 
SITUS: tecnick.com 
LISENSI: AGPL / FREE 
DEPENDENSI: - 
REOUIREMENT: - 


22 12/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Cybercriminals are good. 
pa PP 


UTAMA 


| Abdurrachman.o- 


Google 


Manajemen Bandwidth 
dengan WebHTB 


Pemakaian Internet yang tidak sesuai aturan memang menyebalkan. Dengan 


webHTB, pembagian bandwidth dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan. 


Sebuah perusahaan yang memiliki 
banyak pegawai di dalamnya, pasti 
akan bermasalah dengan penggu- 
naan Internet, apalagi setiap user 
tidak mengetahui aturan pada saat 
bekerja. Misalnya download yang 
berlebihan atau melakukan stream- 
ing yang membuat koneksi Internet 
perusahaan menjadi lemah. Oleh 
karena itulah dibutuhkan aplikasi 
seperti webhtb. Webhtb adalah ap- 
likasi berbasis web yang digunakan 
untuk membatasi besarnya band- 
width client pada suatu jaringan. 
Aplikasi ini dapat memberikan ba- 
tasan kecepatan browsing ataupun 


download pada masing-masing 
klien. Penggunaan webhtb berdasar- 
kan rules pada kartu jaringan pada 
server, jadi semua alur data yang 
melewati kartu jaringan akan segera 
terfilter oleh webhtb. Berikut adalah 
fitur-fitur yang terdapat di dalam 
webhtb: 

@ Melakukan pembatasan band- 
width untuk upload dan download 
pada host berdasarkan alamat ip. 

@ Pembatasan bandwidth berdasar- 
kan alamat ip private (SNAT), 
hanya dengan menggunakan satu 
file konfigurasi. 

@ Mendukung penggunaan alamat 


kartu jaringan u16 dan u32 untuk 

upload dan download. 
@ Masih banyak lainnya. 

Karena kegunaannya inilah web- 
htb dijadikan rekomendasi untuk 
mengatur kecepatan download dan 
upload untuk semua klien. Peng- 
aturan berbasis web yang mudah 
dimengerti menjadi nilai tambah ap- 
likasi yang satu ini. 


DEPENDENSI 


Sebuah paket ada yang membutuh- 
kan depedensi dan ada yang tidak, 
bagitu juga dengan webhtb. Aplikasi 
ini membutuhkan dependensi yang 


24 


12/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


akan mendukung kinerjanya di dalam 

membatasi bandwidth user dalam 

mengakses Internet. Berikut di bawah 

ini adalah paket-paket dependensi 

yang digunakan untuk mendukung 

webhtb: 

@ apache2: berfungsi sebagai web- 
server. 

@ mysgl: berfungsi sebagai penyim- 
pan data klien htb. 

@ php: berfungsi sebagai peng- 
hubung antara htb dan mysal. 

@ openssl: berfungsi sebagai 
keamanan pada apache2. 

@ ssl-cert: berfungsi untuk membuat 
kunci ssl pada apache2. 

Semua dependensi ini akan 
dibutuhkan oleh webhtb dalam men- 
jalankan tugasnya. Jika satu saja 
tidak terinstal, maka webhtb tidak 
akan berjalan dengan sempurna dan 
bisa dibilang akan gagal. 


SKENARIO 
Tutorial kali ini menggunakan 
sistem operasi Ubuntu 8.0.4.4 LTS 
karena menggunakan ubuntu server 
lebih ringan dan cepat dibandingkan 
dengan desktop. Berikut adalah spe- 
sifikasi server yang digunakan pada 
tutorial kali ini: 

@ Harddisk 6 GB. 

@ Memory RAM 512 MB. 

@ Dua buah Ethernet Card, yaitu 
eth0 dan eth1l, dimana eth0 meng- 
gunakan ip public 202.169.54.157 
yang terhubung ke Internet, 
dan ethl dengan ip address 
192.168.0.50 yang merupakan 
koneksi jaringan lokal. 

Klien yang digunakan kali ini ber- 
jumlah dua host pada jaringan lokal 
untuk mengetes besarnya bandwidth 
yang akan didapat oleh masing- 
masing host. Langkah selanjutnya 
adalah melakukan instalasi depen- 
densi dan juga instalasi webhtb. 


TAHAP INSTALASI 


Instalasi webhtb terbilang cukup 
mudah, asalkan Anda teliti untuk 
melihat semua baris perintah yang 
digunakan untuk instalasi. Di bawah 
ini adalah instalasi webhtb secara 
lengkap, jadi perhatikan setiap lang- 


kah di bawah ini agar instalasi berja- 

lan dengan lancar. 

@ Langkah pertama, Anda harus 
melakukan instalasi paket-paket 
dependensi yang dibutuhkan 
oleh webhtb. Jalankan perintah 
di bawah ini untuk melakukan 
instalasi dependensi: 

# apt-get install apache2 mysgl- 
server-5.0 php5 libphp-adodb 
php5-cli php5-gd php5-snmp php5- 
mysgl php5-xmlrpc 


@ Biarkan proses instalasi berjalan. 
Pada tengah-tengah proses insta- 
lasi, Anda akan diminta untuk 
memasukkan password account 
administrator MyS@L, yaitu root. 
Masukkan password MySAL 
server yang akan digunakan tekan 
ENTER. Kemudian masukkan lagi 
konfirmasi password yang Anda 
masukkan sebelumnya, dan pilih 
«OK5 hingga selesai. 

@ Download aplikasi webhtb dari 
alamat http://sourceforge.net/ 
projects/webhtb/files/, dan ke- 
mudian letakkan file download 
webhtb ke direktori /home/user 
pada komputer server Anda. 

@ Setelah selesai, ekstrak file down- 
load WebHTB V2.9.bz2 yang ada 
di /home/user ke folder /var/www 
dengan menggunakan perintah di- 
bawah ini: 

# tar -xvf /home/user/WebHTB 
V2.9.bz2 -C /var/www/ 


Di sini akan terbentuk file webhtb 
di dalam direktori /var/www yang 
siap untuk diakses, namun sebe- 
lumnya Anda harus membuat 
sertifikat ssl pada apache2 ter- 
lebih dahulu. 

@ Instal paket openssl dan ssl-cert 
untuk membuat kunci keamanan 
apache dimana Anda akan meng- 
akses webhtb dari https yang 
lebih aman. Jalankan perintah di 
bawah ini: 

# apt-get install openssl ssl- 


GE 


@ Paketdiatassudah selesai diinstal, 
saatnya untuk membuat file ssl. 


Jalankan perintah di bawah ini 
secara berurutan untuk membuat 
sertifikat ssl: 

# mkdir /etc/apache2/ssl 

# make-ssl-cert /usr/share/ssl- 

cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ss1/ 


apache .pem 


Akan ada tampilan dialog konfigu- 

rasi SSL Certificate. 

@ Masukkan identitas negara 

pada kolom Country Name - ID 

pilih OK. 

@ Masukkan nama provinsi pada 

kolom State or Province Name 

- DKI Jakarta | Pilih OK. 

@ Masukkan nama kota tempat 

Anda tinggal - Jakarta Timur | 

Pilih OK. 

@ Masukkan nama organisasi 

Anda - InfoLinux | Pilih OK. 

@ Masukkan nama organisasi unit 

tempat Anda bekerja - Server | 

Pilih OK. 

@ Masukkan nama  hostname 

Anda - localhost | Pilih OK. 

@ Masukkan alamat e-mail serti- 
fikat - e-mail anda | Pilih OK. 

Jika Anda bingung untuk mengisi 

dialog di atas, biarkan saja nilain- 

ya default, dengan menekan tom- 

bol ENTER hingga proses instalasi 

selesai. 

Aktifkan modul ssl supaya serti- 

fikat ssl dikenali oleh apache2, 

dengan perintah berikut: 


# a2enmod ssl 


Restart apache2 dengan opsi force- 
reload seperti di bawah ini: 
# /etc/init.d/apache2 force- 


reload 


Langkah selanjutnya adalah 
menempatkan certificate ssl yang 
sudah Anda buat sebelumnya di 
virtualhost apache2. Jalankan 
perintah berikut ini: 
# cp /etc/apache2/sites- 
available/default /etc/apache2/ 


sites-available/ssl 


Edit file /etc/apache2/sites-avail- 
able/ssl dengan menggunakan 
editor kesayangan Anda: 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 12/2010 25 


UTAMA 


| retpur192.168.0 Stvwebhetvurtugi 


3 3 
“Indormatioa mutked an rod regured | 

“ Hyou om enteting Pre MYSOL user and pareword for WebHTD. root wi be used 
vateat 


Gambar 1. Halaman konfigurasi webhtb. 


# vim /etc/apache2/sites- 


available/ssl 


@ Tambahkan pula script di bawah 


ini pada baris terakhir sebelum 
baris «/VirtualHost»: 
SSLEngine On 
SSLCertificateFile /etc/apache2/ 
ssl/apache.pem 
SSLCertificateKeyFile /etc/ 
apache2/ss1/910343 


Pada SSLCertificateKeyFile file 
91d3d3 adalah nama file yang di- 
hasilkan, ketika Anda membuat 
file sertifikat ssl. Anda dapat meli- 
hatnya pada file /etce/apache2/ssl. 
Masih di file yang sama, yaitu /etc/ 
apache2/sites-available/ssl, ubah 
juga bagian atas file menjadi di 
bawah ini: 
NameVirtualHost “:443 


dan ubah juga bagian di bawah- 
nya menjadi: 
«VirtualHost “:443» 


Buka dan edit file /etc/apache2/ 
sites-available/default dengan 
editor Anda: 

# vim /etc/apache2/sites- 


available/default 


@ Tambahkan script di bawah ini 


pada baris terakhir sebelum baris 
«NirtualHost»: 
SSLCertificateFile /etc/apache2/ 
ssl/apache.pem 


Selanjutnya, lakukan restart 
apache2, dan aktifkan modul 
HTTPS untuk mengakses webhtb 
dari web browser Anda: 

# /etc/init.d/apache2 force- 


reload 


kemudian jalankan juga perintah 
di bawah ini: 


# a2ensite ssl 


Terakhir restart kembali layanan 
daemon apache2 dengan perintah: 
# /etc/init.d/apache2 restart 


Di sini, proses instalasi webhtb 
sudah selesai dijalankan, dan 
siap untuk diakses melalui web 
browser Anda. 

Buka web browser Anda, dan 
pada kolom url ketikkan alamat 
https://192.168.0.50/webhtb/set- 
up. Alamat ip 192.168.0.50 meru- 
pakan alamat ip yang dimiliki 
server untuk terkoneksi dengan 
klien di jaringan LAN. Di sini, 
Anda akan melakukan pengaturan 
webhtb supaya bisa terhubung 
dengan mysgl. 


@ Pada halaman setup ini, isi kolom 
yang bertuliskan warna merah. 
Berikut adalah kolom yang 
harus diisikan pada bagian setup 
webhtb: 

@e MyS@L admin password: 
password user administrator 
MyS@L Anda ketika instalasi 
dependensi di atas. 

@e MySAL WebHTB password: 
password user untuk database 
webhtb di MyS@L. Masukkan 
password sesuai yang Anda ke- 
hendaki. 

@e MySAL WebHTB password 
again: masukkan kembali pass- 
word user webhtb sebelumnya. 

@ Default interface: nomor ether- 
net card yang Anda gunakan 
untuk terkoneksi ke jaringan 
lokal. 

Setelah semuanya selesai, klik 

tombol Submit, dan kalau sukses 

akan muncul jedela dialog yang 
menyatakan “SUCCESS : NOW 

YOU MUST DELETE THE SET- 

UP FOLDER”. Tekan OK. 

@ Seperti yang sudah diperintah- 
kan di atas, hapus folder setup 
pada direktori /var/www/webhtb, 
dengan perintah: 

# rm -rf /var/www/webhtb/setup 


@ Langkah terakhir dalam insta- 
lasi webhtb adalah mengganti 
password root sistem Anda. Jika 
tidak diganti, maka Anda tidak 
akan bisa login ke dalam webhtb. 
Jalankan perintah mengganti 
password root seperti di bawah 
ini: 


# passwd root 


@ Akses https://192.168.0.50/webh- 
tb/, dan setelah itu akan muncul 
tampilan untuk login, dan ma- 
sukkan password root yang sudah 
dibuat pada langkah sebelumnya. 
Saat ini, Anda sudah dapat meng- 
gunakan webhtb, dan siap untuk 
melakukan konfigurasi. 


INSTALASI SOUID 


Sguid di sini berfungsi sebagai proxy 
yang akan digunakan dengan webhtb. 


26 


12/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


Sguid akan diset menjadi transpar- 
ant proxy supaya Anda tidak perlu 
melakukan setting-an pada browser 
klien Anda. 
@ Berikut di bawah ini adalah proses 
instalasinya: 
# apt-get install sguid sguid- 


common sguid-cgi 


@ Biarkan proses instalasi selesai, 
kemudian langkah selanjutnya, 
Anda matikan terlebih dahulu 
sguid daemon yang sedang berja- 
lan: 

# /etc/init.d/sguid stop 


@ Lakukan konfigurasi terhadap 
sguid supaya menjadi transparant 
proxy, dan tambahkan baris beri- 
kut di bawah baris http access 
deny CONNECT !SSL ports: 

snmp port 3401 

acl snmpsguid snmp community 
public 

snmp access allow snmpsguid 
localhost 


snmp access deny all 


@ Di bawah baris acl tersebut, tam- 
bahkan baris untuk mendeteksi 
jaringan lokal Anda. Tambahkan 
baris berikut ini: 

acl lokalnet src 192.168.0.0/24 
## sesuaikan dengan nomor 
jaringan Anda. 

http access allow lokalnet 
http access deny all 

http reply access allow all 


Gambar 2. Halaman login webhtb. 


icp access deny all 


always direct deny all 


@ Kemudian pada baris paling 
bawah file sguid.conf, tambahkan 
baris berikut ini: 

# vim /etc/sguid/sguid.com 
tambahkan baris berikut ini: 

#Marking ZPH 

zph mode tos 

zph local 0x04 

zph parent 0 

zph option 136 


Baris di atas merupakan imple- 
mentasi ZPH atau Zero Penalty 
Hit, kemudian lakukan restart 
sguid daemon sekali lagi: 

# /etc/init.d/sguid restart 


Konfigurasi iptables diperlukan 
supaya transparant proxy lang- 
sung dapat berjalan dan diakses 
pada klien Anda. Buka file rc.local 
untuk meletakkan iptables: 


# vim /etc/rc.local 


Tambahkan baris di bawah ini, 
sebelum baris exit 0: 
iptables -A OUTPUT -t mangle -m 
tos --tos 0x04 -j MARK --set-mark 
0x04 
iptables -t nat -A POSTROUTING -o 
eth0 -j MASOUERADE 
iptables -A PREROUTING -t nat -p 
tcp --dport 80 -j REDIRECT --to- 
port 3128 


Gambar 3. Melihat traffic webhtb. 


Sesudah menambahkan baris di 
atas, restart atau reboot komputer 
Anda dengan perintah: 

# init 6 


Setelah komputer Anda hidup, 
pastikan sguid daemon sudah ber- 
jalan. Cek dengan perintah: 

# ps aux | grep sguid 


KONFIGURASI HOST 


Setelah proxy server sudah siap, 
lakukan konfigurasi pada klien su- 
paya akses Internet klien semuanya 
melalui proxy server. Seperti infor- 
masi sebelumnya, alamat ip address 
proxy server adalah 192.168.0.50, 
dan dns yang digunakan adalah 
202.169.54.157. 

@ Konfigurasi alamat ip host harus 
masuk dalam satu nomor jaringan, 
dengan alamat ip proxy server, 
yaitu 192.168.0.0/24. 

@ Alamat ip gateway diarahkan 
ke alamat ip proxy server, yaitu 
192.168.0.50. 

@ Alamat ip dns server mengguna- 
kan alamat dns yang sama dengan 
server yaitu 202.169.54.157 
Dengan konfigurasi di atas maka 
klien atau host sudah melewati 
proxy server untuk terkoneksi 
dengan jaringan. Anda dapat 
mengecek dengan melakukan 
browsing dari klien. 


KONFIGURASI WEBHTB 


Instalasi sudah selesai dilakukan dan 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 12/2010 27 


UTAMA 


Gambar 4. Menambah class webhtb. 


sekarang saatnya untuk melakukan 
konfigurasi pada webhtb untuk pem- 
batasan bandwidth pada klien atau 
host di dalam jaringan kantor Anda. 
Di bawah ini adalah beberapa studi 
kasus yang dapat Anda gunakan 
untuk konfigurasi webhtb. 


MEMBAGI BANDWIDTH 
ADMINISTRATOR 


Sebelum membagi bandwidth 
untuk klien, Anda harus membagi 
bandwidth untuk komputer adminis- 
trator jaringan. Pastinya, bandwidth 
yang digunakan lebih besar diband- 
ingkan bandwidth klien. 
@ Buka browser Anda, dan ketik- 
kan alamat https://192.168.0.50/ 


. 


Berikan nama pada kolom name: 
admin-internet, bandwidth: 1024, 
limit: 1024, burst: 0, priority: 2, 
dst ips: 192.168.0.10 (alamat ip 
komputer admin). Klik Save, dan 
tutup jendela klien. 

Restart GOS dari menu Change 
@OS status | pilih Start/Restart 
@OS. 

bandwidth dan limit komputer 
administrator diberikan sebe- 
sar 1024 Kbps, nomor prioritas 
dapat Anda ubah sesuai keinginan 
Anda. Semakin kecil, nilai prio- 
ritas semakin diutamakan. Saat 
ini, komputer admin dengan ip 
192.168.0.10 akan memiliki band- 
width 1024 Kbps. 


CnOBE AA CLANG sm 


2G FONT 


Gambar 5. Menambahkan klien webhtb. 


AAU CA ma Maag Manan Sa agar aa Pra aah Lereran ed akan aa reg" 


On MANALAKNLITIN  NEMANY MMA MNRENANPY MIPEAI NAAM tai 


, 
cetar ver Para 
Tax van» at 


mtk WENGI 


width sebesar: 640, limit: 900, 
burst: 0, priority: 2, dan @ue: SF@. 
Klik tanda centang untuk menyim- 
pan konfigurasi. 

Saatnya menambahkan klien atau 
host. Klik tab Add Client pada 
panel atas. 

Pada jendela Add klien, pilih kelas 
Klien-net pada bagian Choose a 
class. 

Pada bagian Client berikan nama 
klienl, berikan bandwidth: 64, 
limit: 256, burst: 0, priority: 2, up- 
load: 64, dst ips: alamat address 
komputer klien 1. Klik Save. 
Tambahkan host berikutnya, 
sama seperti menambahkan klien 
di atas. 


webhtb, dan masukkan password 
user root pada kolom password. 
Pilih interface yang akan digu- 
nakan, dengan cara klik tab in- 
terface pada panel atas | pilih 
add interface. Di sini dipilih eth1 
karena eth1 merupakan interface 
yang mengarah ke jaringan lokal. 
Pilih Click to add. 

Buat class dengan melakukan klik 
menu tab Classes | Add Classes. 
Di jendela add classes isikan nama: 
Administrator, bandwidth:1024, 
limit: 1024, burst: 0, priority: 1, 
@ue: SF@. Klik tanda centang 
untuk simpan. 

Tambahkan user admin pada ke- 
las Administrator. Klik menu Add 
Client. 

Pilih kelas Administrator pada 
bagian Choose a class. 


@ Aktifkan manajemen bandwidth- 
MEMBAGI BANDWIDTH nya dengan me-restart @OS 
KLIEN dengan melakukan klik pada 
Contoh kasus kali ini adalah Anda Change @OS status | pilih Start/ 
akan membagi bandwidth yang be- Restart MOS. 
sarnya 1 Mbps, dan memiliki jumlah | @ Cobalah 
klien sebanyak 5 host. Masing-masing 
host akan mendapatkan bandwidth 
64 Kbps dan limit 256 Kbps. Berikut 
di bawah ini adalah langkah pemba- 
giannya dengan webhtb. 

@ Buka browser Anda, dan ketik- 
kan alamat https://192.168.0.50/ 
webhtb, dan masukkan password 
user root pada kolom password. 

@ Buat class untuk semua host. Pilih 
tab Classes pada panel atas | Add 
Classes. 

@ Pada jendela add classes, isikan 
name sesuai keinginan Anda, 
misalnya Klien-net, berikan band- 


ukur bandwidth 
komputer klien Anda dari situs 
pengukur bandwidth yang tersedia 
di Internet. 


MENGATUR BANDWIDTH SSH 
Ssh pun bisa diberikan bandwidth 
oleh webhtb, karena ssh pastinya 
melewati ethernet untuk terkoneksi. 
Berikut di bawah ini adalah cara 
untuk menentukan bandwidth-nya. 
@ Buat class baru dengan nama 
sistem, pilih tab Classes, dan klik 
Add Classes. 
@ Pada jendela baru isikan nama 
kelas, yaitu sistem, berikan band- 


28 


12/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


width: 1024, limit: 1024, burst:0, 
priority: 1, dan @ue: SF@. 

@ Tambahkan klien dengan meng- 
klik add client ada panel atas. 

@ Pilih kelas yang akan digunakan, 
yaitu sistem. 

@ Berikannamaklien, yaitussh, beri- 
kan bandwidth: 1024, limit: 1024, 
priority: 0, src ips: 192.168.0.50 
(alamat ip server), src ports: 22 
(port ssh). 

@ Sesudah memberikan nilai sep- 
erti di atas, klik Save, dan tutup 
jendela klien. 

@ Restart GOS dengan mengeklik 
tab menu Change MOS status | 
Start/Restart @OS. 


MENGATUR BANDWIDTH 
KONEKSI SAMBA 
Seperti halnya ssh, samba pun bisa 
diberikan bandwidth berdasarkan 
alamat ip yang mengaksesnya. Anda 
hanya perlu menentukan ip address 
dan port yang akan diberikan band- 
width. 

@ Disini, Anda tidak perlu membuat 
kelas lagi, gunakan class sistem 
yang telah dibuat sebelumnya. 

@ Tambahkan klien untuk pem- 
batasan penggunaan samba. Klik 
add client. 

@ Pilih kelas yang akan digunakan, 
yaitu sistem. 

@ Berikan nama klien, yaitu sam- 
ba, berikan bandwidth: 1024, 
limit: 1024, burst: 0, priority: 
1, src ips: 192.168.0.4 (alamat 
ip server samba), sre ports: 
135,137,138,139,445,631. 

@ Menambahkan scr port tidak bisa 
sekaligus. Anda harus melakukan 
klik pada “Click here for new src, 


dst”, dan masukkan nilai src ips, 
yaitu 192.168.0.4, diikuti dengan 
masing-masing port pada kolom 
src ports. 

@ Jika sudah selesai, klik Save, dan 
tutup jendela penambahan klien. 

@ Lakukan restart GOS, klik menu 
Change @OS status | Start/Re- 
start OS. 


MENGGANTI INTERFACE 


Jika memiliki lebih dari dua interface 

dalam satu server maka Anda bisa 

memilih salah satunya untuk difilter 

oleh webhtb, cara mengubahnya di 

bawah ini: 

@ Klik tab Interface pada panel 
atas. 

@ Pilih dan klik Change To Interface. 

@ Pada jendela Available interface, 
pilih ethernet yang diinginkan. 
Klik Click to Change. 

@ Jangan lupa setelah diubah in- 
terface-nya, Anda harus mengak- 
tifkan atau me-restart GOS. 
Penggunaan interface atau kartu 

jaringan, biasanya yang digunakan 

untuk membatasi bandwidth klien 
yang mengarah ke jaringan LAN. 


MELIHAT TRAFFIC 

Ketika semua classes dan client sudah 

ditentukan, Anda dapat melihat traf- 

fic yang sedang berjalan melewati 
webhtb. Di bawah ini cara melihat 
traffic yang berjalan di webhtb. 

@ Klik tab Show pada panel atas 
webhtb. 

@ Pilih, dan klik Show Traffic. 

@ Beberapa detik kemudian akan 
muncul jendela yang akan me- 
nampilkan informasi class, diser- 
tai dengan klien yang sedang 


Configure an SSL Certificate, 
The name of the city or town that you live in. (localityName) 


Locality Name 


Gambar 6. Pembuatan sertifikat. 


cCancel» 


mengaksesnya. 

Traffic di sini akan terlihat secara 
real time. Jadi, ketika user Anda 
menggunakan Internet untuk upload 
dan download, semua informasinya 
bisa dilihat. 


MENGUBAH BAHASA 


Anda tidak ingin menggunakan baha- 

sa Inggris sebagai bahasa konfigurasi 

webhtb, Anda dapat mengubahnya. 

Webhtb menyediakan beberapa pili- 

han bahasa, seperti Portugis, Spa- 

nyol, dan Rumania. 

@ Pada halaman utama webhtb, klik 
menu tab Change Language. 

@ Pada jendela bahasa, pilih bahasa 
yang akan Anda gunakan. 

@ Saat ini, bahasa pada halaman 
utama webhtb akan berubah 
sesuai dengan bahasa yang telah 
Anda pilih di atas. 


TROUBLESHOOTING 


Pada saat melakukan instalasi dan 

konfigurasi, mungkin akan ada ma- 

salah-masalah yang Anda temui. 

Berikut ini masalah dan solusinya: 

@ Anda tidak dapat login meng- 
gunakan password root pada 
halaman login webhtb. Solusinya 
adalah Anda harus membuat pass- 
word root terlebih dahulu dengan 
perintah password root, setelah 
itu Anda dapat login ke dalam 
halaman webhtb. 

@ Pada saat mengakses webhtb dari 
browser terlihat warning: “You 
must use secure HTTPS connec- 
tion!”. Solusinya adalah Anda 
harus mengubah penggunaan 
http://ip address/webhtb menjadi 
https://ip address/webhtb. 

@ Pada saat melakukan restart pada 
daemon apache terdapat error 
«warn» dibagian «VirtualHost:0». 
Solusinya adalah Anda cek file 
/etc/apache2/ssl, dan pastikan 
bagian yang seharusnya diubah 
jadi NameVirtualHost “:443, dan 
bagian VirtualHost:443». 


Masih banyak yang bisa dilaku- 
kan webhtb. Selamat mencoba! 
Zaky (zaky.abdurrachman@inolinur.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 12/2010 29 


KOMUNITAS 


Pertemuan Komunitas Linux Indonesia 


Indonesia berkumpul di Bogor, pada 

22-24 Oktober 2010, dalam acara LCM 
atau Linux Community Meeting. Acara 
yang dulunya bernama KPLI Meeting itu 
merupakan puncak acara ILC (Indonesia 
Linux Conference) 2010 yang diselenggara- 
kan setiap tahun, sejak 2006. ILC 2010 ini 
dilaksanakan KPLI Bogor bersama YPLI, 
yang didukung dan disponsori Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, Kementerian 
Riset dan Teknologi, AMD, dan beberapa 
institusi lainnya. 

Ada lima kesepakatan komunitas Linux 
Indonesia dalam pertemuan nasional di ILC 
2010 ini. Pertama, membentuk tim pengelo- 
la subdomain linux.or.id, dan hosting KPLI- 
KPLI. Kedua, tuan rumah ILC berikutnya 
menjadi pusat kegiatan KPLI nasional. Ke- 
tiga, secara bersama menyusun proposal ke- 
giatan andalan KPLI untuk 2011. Keempat, 
membentuk milis khusus atau forum diskusi 
yang beranggotakan perwakilan tiap ko- 


P. pegiat Linux dari berbagai kota di 


munitas Linux di Indonesia yang meliputi 
KPLI-KPLI, linux.or.id, YPLI, komunitas 
distro, dan komunitas FOSS lainnya yang 
mendukung Linux. Kelima, penyelenggara 
ILC 2012 KPLI Malang atau KOLAM (Ko- 
munitas Linux Arek Malang). 

Menurut laporan ketua panitia ILC 
2010, Utian Ayuba, pertemuan komunitas 
Linux 2010 ini dihadiri 68 peserta dari ber- 
bagai kota di Indonesia, seperti Palu, Sin- 
jai, Makassar, Dompu, Mataram, Malang, 
Surabaya, Solo, Yogya, Tegal, Cimahi, Beka- 
si, Jakarta, Padang, dan lain-lain. #RUS 


Sekolah di Riau Menggunakan Linux 


bangkan 3145 komputer kepada 60 seko- 

lah di provinsi Riau. Semua komputer 
dipasang sistem operasi dan aplikasi kom- 
puter Linux BlankOn 6.0 Ombilin. Pema- 
sangan dan pendistribusian komputer ini 
bekerja sama dengan PCR (Politeknik Cal- 
tex Riau), AOSI (Asosiasi Open Source In- 
donesia), Kementerian Ristek RI, dan YPLI 
(Yayasan Penggerak Linux Indonesia). 

Tim teknis pemasangan 3145 komputer 
diberikan pelatihan administrasi sistem 
dan jaringan Linux BlankOn oleh Rahman 
Yusri Aftian, Manajer Rilis BlankOn. Pela- 
tihan juga diberikan kepada 120 guru dari 
60 sekolah yang menerima komputer oleh 
Rusmanto dari InfoLINUX, dan Julianto 
Arief Setiadi dari Divisi Pendidikan Seko- 
lah Nurul Fikri Computer. Serah terima 
komputer dilaksanakan bersamaan dengan 
seminar Open Source Software untuk Pen- 
didikan pada 13 Oktober 2010, dengan nara 
sumber Ketua Asosiasi Open Source Indo- 


P. Chevron Pacific Indonesia menyum- 


nesia, Betti Alisjahbana, aktivis Linux yang 
juga dosen Universitas Gunadarma, I Made 
Wiryana, dan Asisten Deputi Menteri Riset 
dan Teknologi RI, Kemal Prihatman. 

Para peserta terlihat antusias dalam 
mengikuti kegiatan, dan merasa bangga 
dengan BlankOn sebagai sistem operasi 
buatan anak bangsa yang kehebatannya 
dapat disejajarkan dengan sistem operasi 
dan aplikasi komputer buatan luar negeri. 
BlankOn telah memenuhi kebutuhan kuri- 
kulum TIK sekolah, khususnya SMP/MTs 
dan SMA/MA.WRUS 


Sebagian peserta pelatihan Linux dan OSS untuk sekolah di Riau 


30 


12/2010 “ INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Daftar KPLI yang 


Diketahui Saat Ini 


Bali 

BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

GRUB 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 
Malang 

Maling (MAlang LiNux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://tangerang.linux.or.id 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 


10-10. 


COMBO.DISCOUNT 


JAKSEL 


Ji. Mampang Prapatan Raya 1 


SEMUA PAKET KURSUS Linux # Programming 


Office Database 
Bm maha CAD Multimedia & Graphic Design 


CISCO CCNA Training Pas Ryo 92 Roaman 
CISCO CCNA Fast Track Training IA Yan-Puko Serta Naga 
Intensive class Ka yaaa 
| “as 


JAKBAR 
J. Taman Ket 


. . Lembaga Pendidikan & Pengembangan Profesi Terpadu 
J — eLinux Professional LP3T NURUL FIKRI 
. e PHP Professional | Tw 
e Java Professional NurulFikri.com - infoenurulfikri.com 
e LPIC-1 Certification Preparation '. “91394780 sms Onty:! 


021 3318 5441 0816 1314 000 


JAOI JASO LINUX DAN RAIHLAHI 
Kompetensi Information Communications Technology (ICT) yang dibutuhkan oleh perusahaan di dunia 


NN 


Full Linux Training (Package A-Z) Modul Training Regular: 
Linux Concept and Fundamental : 


'ux System Administration - a.Linux Concept & Fundamentals 
lux Intranet & Internet Server — b.Linux System Administration — 


Ix Security c.Linux Enterprise Server Administr. 
d.Linux intranet & Internet Server 
g.Zimbra Collabg at Pa 
Linux for Office Ba — ala 


Weekend-Price 
(please Call) 


Introduction to Linux ka 
Office Applications " Linux programming: 
Office Networking 1.Web Application usi 
Intranet & Internet on the O 2PHPP tml 


Harga Khusus 
MAHASISWA 
» (please Call) $- 


NY KIND O 


training - consulting - migration 


PT Linuxindo Total Solusi 
Wisma Slipi, Suites 415, Lantai 4, Jl. Letjen S. Parman Kav. 12, Slipi Jakarta 11480 
Telepon (021) 536 2390 Fax (021) 536 2295 website: www.linuxindo.com 


INSTAN 


Akses Google dari Terminal 


Selain dikenal karena mesin pencarinya, Google juga memiliki 


sejumlah layanan. Dengan menggunakan aplikasi GoogleGL, kita 


dapat mengakses beragam layanan ini dari Terminal. 


Pada 18 Juni 2010 lalu, Google telah merilis aplikasi 
bernama Google Command Line (GoogleCL). GoogleCL 
merupakan aplikasi berbasis baris perintah yang mem- 
permudah pengguna untuk mengakses berbagai layanan 
Google, dengan cukup mengetikkan baris perintah di hala- 
man Terminal. Untuk saat ini, beberapa layanan Google 
yang sudah didukung oleh GoogleCL, di antaranya adalah 
Blogger, Calendar, Contacts, Docs, Picasa dan YouTube. 


Instalasi GoogleCL 

Untuk dapat mengakses layanan Google dengan meng- 
gunakan GoogleCL, kita harus menginstalasikan paket 
GoogleCL terlebih dahulu. Dalam melakukan percobaan, 
penulis menggunakan beberapa persiapan sistem dan 


paket sebagai berikut: 

@ Sistem operasi 
Dalam percobaan ini digunakan distro Ubuntu 10.04 
LTS desktop yang telah terinstalasi Python »- 2.6.5. 

@ Paket python-gdata 2.0 
Versi Ubuntu 10.04 LTS yang digunakan oleh penulis 
hanya menyertakan paketpython-gdata 1.2.4. Sejumlah 
tugas dengan GoogleCL tidak dapat dilakukan dengan 
python-gdata 1.2.4. Untuk itu, penulis men-download 
paket python-gdata 2.0 dalam format ".deb dari url 
https://launchpad.net/ubuntu/-archive/primary/#files/ 
python-gdata 2.0.8-1.1 all.deb. (Gambar 1): 
$ wget -c https://launchpad.net/ubuntu/tarchive/ 


primary/-files/python-gdata 2.0.8-1.1 all.deb. 


Panduan Gambar 


32 12/2010 INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


0 OOT LN 


@ Paket GoogleCL 0.9.11 
Untuk melakukan percobaan dengan GoogleCL, 
penulis menggunakan GoogleCL 0.9.11 yang dapat 
di-download dari url http://googlecl.googlecode.com/ 
files/googlecl 0.9.11-1 all.deb: 
$ wget -c http://googlecl.googlecode.com/files/ 
googlecl 0.9.11-1 all.deb 
Setelah kedua paket tersebut selesai ter-download, 
proses instalasi kedua paket tersebut dapat dilakukan 
dengan menggunakan perintah berikut (Gambar 2): 
$ sudo dpkg -i python-gdata 2.0.8-1.1 all.deb 
googleelNg eh aadeb 

@ Account Google 
Pastikan Anda telah memiliki account yang dapat 
digunakan untuk menggunakan layanan Google. 
Accountini nantinya akandigunakan untuk mengakses 
layanan Google dengan GoogleCL. 

@ Akses Internet 
Karena semua panduan yang digunakan dalam work- 
shop ini terhubung ke layanan Google yang terdapat 
di Internet, untuk itu pastikan kalau PC yang Anda 
gunakan dalam uji coba sudah terkoneksi dengan baik 
ke jaringan Internet. 


Memberi Izin Akses GoogleCL 

Setelah proses instalasi selesai dilakukan, selanjutnya 
Anda dapat memulai tahap awal penggunaan GoogleCL. 
Kali pertama menggunakan GoogleCL, Anda perlu mem- 


www.infolinux.web.id 


beri izin akses tool GoogleCL untuk dapat mengakses 
beragam layanan yang disediakan oleh Google. Untuk 
melakukan hal ini, jalankan salah satu contoh perintah 
yang tersedia di GoogleCL. Sebagai contoh di sini, penulis 
akan menjalankan perintah untuk meng-upload beberapa 
file gambar dengan format ".jpg yang terdapat di folder 
“/home/supriyanto/PICTURE” ke Picasa dengan nama 
folder “Tes Upload” (Gambar 3): 
$ google picasa create --title “Tes Upload” /home/ 


supriyanto/PICTURE/“.jpg 


Jika ini kali pertama Anda menjalankan perintah 
GoogleCL, maka akan tampil halaman konfirmasi yang 
menyuruh Anda untuk login dan memberi hak akses 
melalui link url yang diberikan. Klik kanan link terse- 
but, lalu akses ke web browser. Setelah terbuka hala- 
man login Google, login dengan username dan password 
account Google Anda (Gambar 4). Setelah masuk ke hala- 
man account Google Anda, akan terdapat warning kalau 
GoogleCL meminta izin untuk dapat mengakses layanan 
Google. Untuk memberikan izin, klik button Grant access 
(Gambar 5). Setelah terklik maka akan tampil pesan ka- 
lau Anda telah berhasil memberi hak akses GoogleCL 
untuk masuk ke area account Google Anda. 

Tak berapa lama setelah akses diberikan, maka perin- 
tah “google picasa create --title “Tes Upload” /home/su- 
priyanto/PICTURE/".jpg” akan segera berlanjut berjalan 
untuk meng-upload file gambar ke Picasa (Gambar 6). 


INFOLINUX 


12/2010 33 


INSTAN 


Contoh Penggunaan GoogleCL TesUpload#5532530695542069666 
Setelah proses instalasi dan pemberian izin akses kepada | @ Memberi tag pada foto (Gambar 9): 
tool GoogleCL selesai dilakukan, berikutnya kita akan SNgooglle pi casantagN ala ale TesNUplgadN bags tes 
mencoba beberapa contoh perintah yang tersedia di | @ Menambahkan foto ke suatu album (Gambar 10): 
GoogleCL. Beberapa contoh penggunaan GoogleCL dapat $ google picasa post --title “Tes Upload" -/ 
dilihat pada contoh-contoh di bawah ini. PICTURE2/".jpg 
@ Menghapus salah satu folder album yang terdapat di 
Google Picasa Picasa (Gambar 11): 
Berikut beberapa contoh perintah GoogleCL yang tersedia $ google picasa delete --title “Tes Upload" 
untuk layanan Picasa Web Album. Are you SURE you want to delete album “Tes Upload”? 
@ Melihat daftar album yang terdapat di Google Picasa (YAN): y 
(Gambar 7): 
$ google picasa list-albums Google Calendar 
Tes Upload,http://picasaweb.google.com/supray1/ Berikut ini beberapa contoh perintah GoogleCL yang 
TesUpload tersedia untuk Google Calendar. 
Sites-PCMedia-3,http://picasaweb.google.com/supray1/ @ Menambahkan agenda hari ini jam 18:00 WIB (Gam- 
SitesPCMedia3 bar 12): 
Sites-PCMedia,http://picasaweb.google.com/supray1/ $ google calendar add “InfoLINUX meeting today at 6pm" 
SitesPCMedia @ Hasilnya dapat terlihat di Google Calendar (Gambar 
Sites-PCMedia-2,http://picasaweb.google.com/supray1/ 13) 
SitesPCMedia2 @ Menambahkan agenda kegiatan untuk tanggal 28 
@ Melihat daftar file gambar yang terdapat di folder Pi- Oktober 2010 jam 08:00 WIB (Gambar 14): 
casa yang bernama Tes Upload (Gambar 8): $ google calendar add “Softpedia meeting on 26 june 
$ google picasa list “Tes Upload" at 8am" 
agung.jpg,http://picasaweb.google.com/supray1/TesUploa 9 Hasilnya dapat terlihat di Google Calendar (Gambar 
4#5532530483871273602 15). 
supriyanto.jpg,http://picasaweb.google.com/supray1/ 9 Menampilkan daftar kalendar yang terdapat pada 


Panduan Gambar 


- — 
(ena 0 “Tanu D. - 2—.. 81 mak aa. 0. Oa. 9 “Yen an 
"co . men Gea Lam 
Wb mma tenan saya — 
14- H Om x19 


34 12/2010 INFOLINUX www.infolinux.web.id 


account Google Calendar (Gambar 16): 

$ google calendar list 

Isupray1l 

InfoLINUX meeting,Oct 27 18:00 - Oct 27 19:00 
InfoLINUX meeting,Oct 28 08:00 - Oct 28 09:00 


Google Contacts 

Berikut ini beberapa contoh perintah GoogleCL yang 

tersedia untuk Google Contacts. 

@ Menambahkan sebuah daftar kontak bernama 
Mardiana dengan alamat email mardiana@pcmedia. 
co.id ke file kontak contacts.csv (Gambar 17): 

$ google contacts add “Mardiana, mardiana@pcmedia. 
co.id" contacts.csv 

@ Jika tampil halaman konfirmasi untuk memasuk- 
kan kode verifikasi, klik link yang diberikan, lalu 
login untuk memperoleh kode verifikasi (Gambar 18). 
Setelah mendapatkan kode verifikasi, copy kode veri- 
fikasi yang diberikan, lalu paste ke halaman Terminal 
(Gambar 19). 

@ Membuat grup kontak bernama Work dan Friends di 
Google Contacts (Gambar 20): 

$ google contacts add-groups “Work” “Friends” 

@ Menghapus salah satu daftar bernama Zaky yang ter- 

dapat dalam daftar kontak (Gambar 21): 
$ google contacts delete --title Zaky 
Are you SURE you want to delete contact “Zaky Linux 


Center”? (Y/N): y 


CO 0 s0) rara panen roran Laptay 


www.infolinux.web.id 


Google Docs 

Berikut ini beberapa contoh perintah GoogleCL yang 

tersedia untuk Google Does. 

@ Melihat daftar dokumen yang terdapat pada account 
Google Docs (Gambar 22): 
$ google docs list 
Kaos BlankOn,http://spreadsheets.google.com/ 
ccc?key-0Ar fggIyecaXIF9NTT1PXzBKak5sSOWFNc1BydjhBV1IE 
&hl-en 
URL-Penting.txt,http://docs.google.com/Doc?docid-0Aave 
34APRaGmZG43Zj1yZzdfMmhoNmtkZGY28hl-en 
BAB-1,http://docs.google.com/Doc?docid-0Aave34APRaGMZ6 
43Zj1lyZzdfMGN60XFzemNzshl-en 

@ Men-download file BAB-1 yang terdapat pada account 
Google Docs ke home direktori (Gambar 23): 
$ google docs get --title “BAB-1” /home/supriyanto/ 
Downloading BAB-1 to /home/supriyanto/BAB-1.txt 

@ Edit file bernama BAB-1 yang terdapat di Google Docs 
dengan menggunakan editor Vim (Gambar 24): 


$ google docs edit --title “BAB-1” --editor vim 


Demikian penjelasan singkat mengenai GoogleCL. 
Masih banyak konfigurasi lain GoogleCL yang belum 
dibahas dalam kesempatan ini. Untuk mempelajari lebih 
lanjut beragam konfigurasi yang terdapat di GoogleCL, 
silakan kunjungi url: http://code.google.com/p/googlecl/ 
wiki/Manual#Blogger. Akhir kata, selamat mencoba! 8 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


2 MO serirertaetepoyante-laptap 
t 


supriyantofsupriyanto-laptop:-$ 9g 
Are you SURE you want tc 


elete c 


INFOLINUX 


12/2010 35 


NETADMIN 


Analisis dan Statistik Log Apache Web 
Server dengan Awstats 


Bagian 2 dari 2 tulisan 


ulit menganalisis dan memperoleh informasi statistik dari log web server 


dengan hanya membaca secara langsung dari file log web server? Tinggalkan 


cara lama, gunakan cara baru. Gunakan perangkat lunak analisis dan 


statistik log web server Awstats (http://awstats.sourceforge.net). 


Konfigurasi Lanjut awstats 
Selanjutnya melakukan konfigurasi 
lanjut awstats, agar dapat 
menganalisa log apache web server 
untuk menghasilkan halaman report 
dan statistics web server. Untuk itu, 
edit file /etc/awstats/awstats.www. 
overflow.web.id.conf, cari beberapa 
parameter konfigurasi berikut, dan 
set agar bernilai seperti berikut ini: 
LogFile-" /var/log/httpd/access log" 
DirData-" /usr/local/awstats" 
DirCgi-" /awstats" 
DirIcons-" /awstatsicons" 
LoadPlugin-"geoip GEOIP STANDARD 
/usr/local/share/GeoIP/GeoIP.dat”" 


Setup Web Server 
Buat file dengan nama awstat.conf 
dan letakkan pada direktori /etc/ 
httpd/conf.d/awstats.conf, dan isi file 
awstats.conf tersebut seperti berikut 
ini: 

Irootewebserver -J# vi /etc/httpd/ 


conf .d/awstats.conf 


Alias /awstatsclasses “/usr/local/ 
awstats/wwwroot/classes/" 

Alias /awstatscss “/usr/local/ 
awstats/wwwroot/css/" 

Alias /awstatsicons “/usr/local/ 
awstats/wwwroot/icon/" 

ScriptAlias /awstats “/usr/local/ 


awstats/wwwroot/cgi-bin/" 


«Directory “/usr/local/awstats/ 


wwwroot” 5 


12/2010 " INFOLINUX 


Options Indexes ExecCGI 
FollowSymLinks 

AllowOverride All 

AddHandler cgi-script .cgi 

Order allow,deny 

Allow from all 

AuthName “www.overflow.web.id web 
statistic" 


AuthType Basic 


AuthUserFile /etc/awstats/ 
htpasswd.users 


Reguire valid-user 
«/Directory» 


Membuat file database user ac- 
count untuk otentikasi ketika meng- 
akses halaman awstats, seperti beri- 
kut ini: 

Irootowebserver -)# htpasswd -c 


/etc/awstats/htpasswd.users admin 


Selanjutnya, Anda harus mengedit 
file konfigurasi utama apache web 
server untuk menyesuaikan peng- 
aturan konfigurasi log. Hal ini dilaku- 
kan agar awstats dapat menghasilkan 
informasi statistik mengenai user 
agent dan informasi referer. Untuk 
itu, edit file /etc/httpd/conf/httpd. 
conf, kemudian atur konfigurasi di- 
rektif “CustomLog' sehingga menjadi 
seperti berikut ini: 


CustomLog “logs/access log” combined 


Setelah men-setup web server 
maka agar konfigurasi terbaru dari 


web server berlaku, Anda harus me- 
restart atau reload web server seperti 
berikut ini: 

Irootewebserver -)# service httpd 


restart 


Update Data Statistics 

Untuk menghasilkan (update) file 

data analisis dari log web server 

apache untuk report atau statistik, 

lakukan perintah berikut ini: 
Irootewebserver -)# cd /usr/local/ 
awstats/wwwroot/cgi-bin 
Irootowebserver -)# perl awstats.pl 


-update -config-www.overflow.web.id 


Agar proses update data statistik 
dilakukan secara otomatis setiap 1 
jam, maka buatlah script awstat.conf 
dan letakkan ke dalam direktori /etc/ 
cron.hourly. Isi file script awstat.conf 
seperti berikut ini: 

#!/bin/bash 

/usr/bin/perl /usr/local/awstats/ 
wwwroot/cgi-bin/awstats.pl -update N 
-config-www.overflow.web.id /dev/null 


22561 


Agar file script awstat.conf dapat 
dieksekusi, maka ubah mode izin ak- 
ses file tersebut seperti berikut: 

Irootewebserver -J# chmod 755 /ete/ 


cron.hourly/awstat.conf 


Mengakses Halaman awstats 
Untuk mengakses halaman awstats, 
Anda dapat menggunakan web 


www.infolinux.web.id 


ny Countries (Top 10) - FM kst 
Momtity tustony Coureres 
Days of menth "3 indonesaa ud 20at1 91418 Wake —— AA 
Days ot week MB Australia - 576 2048 ATBAME 
ka MI United Sumes us 410 1810 MSIMB 
Cowntries Unknown unknoen 391 1337 MASMB 
Fu last Russian » 
Aka. Factor ru 199 199 — Se2wB | 
Pum Ist @ Germany Ge 17a 214 S02MB | 
Harto NRP ANS MB China an 132 34 1. 16MB | 
Robotw/Spiders visitors M Ukrnine va 110 122  3A0MB | 
Fu st S5 Netheriangs " 100 109 364m | 
Last vit IM Mokdova md 82 82 2.80 MB 
Dah s9 2508 400IMB 
Visits durabon 
File type 
Fu ust Hosts (Top 10) - Fidilist - Last visit - Uniesotved IP Address 
Viewed Hosts : O Knowm, 1,630 Urknowa Geop 
Ful test (urvesotved Ip) c Last van 
Entry 1516 Urigue visitors cuy 
Ex 1248184173 Indonesia — Gt4 2060 UGIMB 24 Sep 2010-1400 
Operating Syateme 125.160.117 54 Indonesia — 804 1880 2389 MB 24 Sep 2010-1342 
Gambar 1. Halaman Countries Top 10. 
browser, kemudian ketiklah alamat FollowSymLinks 


url http://www.overflow.web.id/ 
awstats/awstats.pl. 

Ketika mengakses halaman aw- 
stats, Anda akan diminta untuk 
memasukkan username dan pass- 
word (gunakan user dan password 
sebagaimana yang telah Anda buat 
dengan perintah htpasswd). 


Membuat Halaman Index 
Agar ketika mengakses halaman 
awstats Anda tidak perlu mengetikkan 
url yang terlihat komplek (http://www. 
overflow.web.id/awstats/awstats. 
pl), tetapi cukup dengan url http:// 
www.overflow.web.id/stats/, maka 
sebaiknya Anda membuatkan halaman 
index. Untuk membuat halaman index, 
lakukan langkah-langkah berikut: 

@ Langkah pertama, buatlah direk- 
tori untuk halaman index awstats 
seperti berikut ini: 

Irootewebserver -|# mkdir /usr/ 


local/awstats/stats 


@ Langkah kedua, buatlah file kon- 
figurasi direktori web http://www. 
overflow.web.id/stats/ dengan nama 
file stats.conf yang diletakkan atau 
disimpan pada direktori /etc/httpd/ 
conf.d. Dengan isi file stats.conf 
adalah seperti berikut ini: 

Irootewebserver -|# vi /etc/ 
httpd/conf .d/stats.conf 

Alias /stats/ “/usr/local/ 
awstats/stats/" 

«Directory “/usr/local/awstats/ 
stats"» 


Options Indexes ExecCGI 


www.infolinux.web.id 


AllowOverride All 
Order allow,deny 
Allow from all 


«/Directory» 


@ Langkah selanjutnya, restart web 
server apache dengan cara seperti 
berikut: 

Irootowebserver -|# service httpd 


restart 


@ Langkah terakhir, coba Anda buat 
file index.html, dan letakkan atau 
simpan file index.html tersebut 
ke dalam direktori /usr/local/aw- 
stats/stats, dengan isi file seperti 
berikut ini: 

Irootewebserver -|# vi /usr/ 
local/awstats/stats/index.html 
chtml» 

chead» 

stitle» www.overflow.web. 
id Awstats Web statistic and 


reportingx/title» 


cmeta HTTP-EOUIV-" REFRESH" 
content-”0: url-https://www. 
overflow.web.id/awstats/awstats. 
pi 

«/head» 

«/html» 


@ Jika Anda lebih menyukai meng- 
gunakan php , maka file index.html 
bisa Anda gantikan dengan file in- 
dex.php, dengan catatan apache 
web server telah mendukung php. 
Berikut ini isi file index.php: 


Irootewebserver -|#vi /usr/local/ 


NETADMIN 


awstats/stats/index.php 

« ?php 

header ('Location: /awstats/ 
awstats.pl'): 


25 


Setelah pembuatan halaman index 
awstats (index.html atau index.php) 
selesai dilakukan, coba Anda akses 
halaman index tersebut dengan url 
http://www.overflow.web.id/stats. 
Ketika mengakses halaman terse- 
but, sebenarnya akan dilakukan re- 
direct halaman dari halaman index. 
html atau index.php tesebut ke hala- 
man /awstats/awstats.pl. Jadi, cara 
ini hanya mempersingkat agar user 
tidak perlu mengakses langsung ke 
url http://www.overflow.web.id/aw- 
stats/awstats.pl. 


File Database Statistik awstats 
Ketika proses pembaruan atau 
update statistik awstats, menyimpan 
hasil analisisnya ke dalam direktori 
yang didefinisikan pada parameter 
“DirData'. Parameter DirData 
terdapat dalam file konfigurasi 
awstats, yaitu file /etc/awstats/ 
awstats.www.overflow.web.id.conf, 
dimana dalam file tersebut nilai dari 
parameter “DirData' menunjukkan 
lokasi penyimpanan file file database 
analisis awstats. Dari file /etc/ 
awstats/awstats.www.overflow.web. 
id.conf, ditentukan bahwa lokasi 
direktori tempat menyimpan hasil 
analisis awstats adalah direktori / 
usr/local/awstats. Format penamaan 
file database analisis awstats seperti 
berikut: 

awstatscbulan dan 

tahun» .«SiteDomain».txt 

contoh: 

awstats082010.www.overflow.web.id.txt 


awstats092010.www.overflow.web.id.txt 


Untuk melihat isi dari file database 
analisis awstats, Anda dapat meng- 
gunakan text editor. Jika Anda ingin 
mem-backup file-file database analisis 
awstats, Anda cukup menyalin file 
tersebut ke lokasi atau media yang 
lain dengan perintah copy file. 

Henry Saptono (boypyt@gmail.com) 


INFOLINUX “ 12/2010 37 


WARNUX 


38 


Dartar Warnet Bergaasis LiNux Di INDONESIA 


DKI - Jakarta 


a 


(KA 


Alcatraz, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 
Dexternet, Jl. Meruya Utara No. 33, Jakarta Barat 
Home.Net, Meruya, Jakarta Barat 

Awaludin II, TanahAbang, Jakarta Pusat 

Garasi.Net, Jl. Taruna Raya No. 31, Jakarta Pusat 
Muara Info, Jl. Kramat Jaya Baru Blok G.V No. 476 
Johar Baru, Jakarta Pusat 

ComNet, Petukangan, Jakarta Selatan 

Flash.Net, Warung Buncit, Jakarta Selatan 

Kazenet, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 

M-Net Open Source Internet, Jl. M. Kavling No.3 RT 
1/13, Kebon Baru, Jakarta Selatan 

NixNuxNet, Jl. Nangka No. 6 RT 2/5, Tanjung Barat, 
Jakarta Selatan 

@-Net, Jl. Raya Lenteng Agung, Gardu (Seberang UP), 
Jakarta Selatan 

Simpul, Mampang, Jakarta Selatan 

Tido's.Net, Kebagusan, Jakarta Selatan 

Warnet USS, Jl. Raya Pasar Minggu No.42 Durentiga, 
Jakarta Selatan 

AANet, Condet, Jakarta Timur 

Prima.Net, Kel. Makassar, Jakarta Timur 
WarnetKoe, Pondok Kopi, Jakarta Timur 

Fabian.Net, Latumeten II, Jakarta Utara 

AANet, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara 
Kawan Setia, Jl. Ganggeng Raya No.2a (depan Polsek) 
Tanjung Priok, Jakarta Utara 


wa Barat dan Banten 

Warnet Nidar, JL. Tentara Pelajar No. 19A, Banjar 
GBM Net, Jl. Babakan Loa No. 57 Cimahi, Depan 
Politeknik Gizi Bandung 

HeroesNet, Jl. Borobudur Ruko 3C, Cibaduyut, Bandung 
Amsterdam Internet Cafe, Jl. Raya Kodau (samping 
Alfamaret), Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi 

Deja Vu Internet Cafe, Jl. Raya Hankam No. 92-94 
Pondok Gede, Bekasi 

Mynett, Jl. Nangka Raya No. 3D Perumnas I Kranji, 
Bekasi 

Taz@net, Pondok Surya Mandala Blok P No. 7 Bekasi 
Selatan, Bekasi 

Data Prima Comp, Cileungsi, Bekasi 

Globalnet, Jl. Jababeka Raya Blok B No. 23 Belakang 
Ruko BCA, Cikarang, Bekasi 

Azoebs Linux Corners, Jl. Babakan Tengah No. 23 
Dramaga, Bogor 

Dev-Net, Jl. Raya Kranggan No. 1 Citeureup Cibinong, 
Bogor 

Gotne House, Jl. Songgi Raya No. 5, Bogor 

JogloNet, Jl. Siliwangi No. 41 (SMKN 1 / ICT Center), 
Cianjur 


R@ung.net, Jl. 


Waskita.Net, Jl. Sawo No. 24A Pondok Cina (belakang 
Stasiun UI), Depok 


Warnet Ngenet, Jl. G. Sahari VIII / 11A Gg. Senggol, 
FKM UI, Depok 

Warnet Orbital, Jl. Ir. H Juanda No. 53 Karawang 
Barat, Karawang 

Revonet, JL. K.H. Abdul Halim (Depan GGM/UNMA), 
Majalengka 

FriendsNet, Jl. Raya OTTISTA No. 20, Depan Rumah 
Sakit PTP VIII, Subang 

Warnet Naila, Jl. R.A. Kosasih Gg. Ampera 29, Ciaul, 


Biru.net, Jl. Angkrek No.74, seberang Gapura ke 

us UNSAP, Sumedang 

Cafe, Jl. Surya Darma 34 Sewan, Tangerany 
@uantum.net, Jl. Sunan Gunung Jati No 50, Ciledug, 
Tangerang 
@.net, Jl. Dr. Ci 
Tangerang 
Starnet, Cimone, Tangerang 

KZ Internet Cafe, Jl. Pesanggerahan No. 49 Rt.3/3, 
Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang 
Artanita , Jl. Cieunteung No 112 A (Sebelah SMK 
Artanita| Tasikmalaya 

Citra (Koperasi Pegawai Telkom), Jl. Otista No. 06, 
sebelah Kantor Pos, Tasikmalaya 

Kharisma, Jl. Ampera No. 142, Depan SD Gunung 
Lipung, Tasikmalaya 
Warnet Salsabila I, Jl. Rajawali 105, Kp. Siluman, 
Cibeureum. Tasikmalaya 
Warnet Salsabila II, Jl. Kol. Abd. Saleh Cicurug Ojo 
— Cikalang,Tawang, Tasikmalaya 


to Mangunkusumo No. 42, Ciledug, 


Jawa Tengah dan Yogyakarta 


Adzkanet, Jl. Raya Pucang-bawang KM 4, Banjarnegara 
My-Net, Jl. Menteri Supeno 3C (Gedung Perbain It.1) 
Sokaraja, Banyumas 
SPECTRUMNET, Jl. Kulon 598 Sudagaran Kecamatan 
Banyumas 

TopNET, Jl. Raya Jatilawang No. 16 Jatilawang, 
Banyumas 

Warnet 88, Jl. Jend. Gatot Subroto 155 Kecamatan 
Banyumas 

Warnet BC, Kompleks Terminal Karesidenan Banyumas 
Warnet Pigeon, Ruko KUD No. 04, Jl. Wates KM 10 
Sedayu, Bantul 

ICT Net, Jl. A. Yani No. 68 Kauman, Batang 


12/2010 “ INFOLINUX 


ot. 000 


awa Timur dan Bali 


MegaNet, Jl. Merbabu 17 Boyolali (samping Rutan), 
Boyolali 

Cate Net, Jl. Setiabudi No. 17, Brebes 

Fuji Warnet, Jl. Raya Timur Jatibarang Kidul, Brebes 
FOSS net, Kantor Puskud Kab. Brebes 

Lestari Net, Jl. Hj. Siti Aminah No. 23 Dukuhturi 
Bumiayu, Brebes 

AJ-Net, Jl. Urip Sumoharjo 9b Limbangan, Cilacap 
Hastama-Net, Jl. Gerilya 88a Sampang, Cilacap 
PojokNET Internet Cafe, Jl. Tugu Barat No. 1 
Sampang, Cilacap 
Metrijaya Net Cafe, Jl. A. Yani No. 12 (Depan 
POLSEK) Adipala, Cilaca 
Tracert Cyber Station, Jl. Raya Jepara Kudus, 
Pecangan Kulon RT 03/02, Jepara 

ava Net, Jl. Duwet No. 4, Karangasem, Kartasura 
Gifa Net, Jl. Raya No. 148 Cepiring, Kendal 

Fir@.Net, Jl. Kh. Noor Hadi No. 34 B (Samping 
Asrama Akper Muhammadiyah), Kudus 

Tit@ Net, Jl. Juwana-Pati KM. 1 No. 2 (Hotel Graha 
Dewata Juwana), Pati 

Jl. Untung Suropati 33 Tayu, Pati 
AnantaNet, Jl. Diponegoro, masuk gang Utara Pasar 
Induk Kajen, Pekalongan 

KiosNet LiPI Linux, Jl. Bugenvil Rt.06/07 Purwoharjo 
Comal, Pemalang 

Aidea.net, Jl. S. Parman No. 4, Purbalingga 

AlfaNET, Jl. Ahmad Yani No. 1b Lt. 2 Alfamart Depan 
Terminal, Purbalingga 

GaneshaNET, Jl. Piere Tendean No. 81 Selatan Alun- 
alun, Purbalingga 

ULIOS, Jl. Pujowiyoto 5 b, Purbalingga 

Banyu-Net, Jl. dr Soerparno No.18, Purwokerto 
Warnet 88, Jl. Jend. Sudirman Timur 172 Berkoh, 
Purwokerto 

Dago7 Net, Jl. Dr. Soeparno No. 12, Purwokerto 
Naurah.Net, Jl. Kutoarjo - Ketawang Km. 6, 
Dukuhdungus, Grabag, Purworejo 

Alfa.Net, Parang Barong Sguare 14 Kav 04, Semarang 
Andromeda.Net, Jl. Tanjungsari No. 4, Semarang 
CafeNet69, Jl. Tlogosari Raya 1/69, Semarang 

Exsanet, Jl. Jati Raya Blok Ck3 Ruko Banyumanik, 
Semarang 

GankbuntU Warungilnternet, Jl. Purwoyoso Ic No.30, 
Semarang 

GrandNet - 1, Jl. Sirojudin No. 5 Tembalang, Semarang 
GrandNet - 2, Jl. Thamrin No. 12 Sebelah Pertamina, 
Semaranj 
HitNet (GrandNet - 3), Wonodri Baru No. 31 Belakang 
RS Roemani, Semarang 
Homenet, Jl. Majapahit 281A, Semarang 

nfoesia.Net, Jl. Gusti Putri II/No. 40, Semarang 
Magesen Internet Cafe, Jalan Patriot I H-77, Semarang 
Mataram, Jl. MT Haryono 294-296, Semarang 
Starcomp, Jl. Karanglo Pedurungan, Semarang 
Star@net, Jl. Karanglo I No. 64, Semarang 

TrendNet, Jl Tirto Agung No. 13 Banyumanik, Semarang 
WSI Net, Jl. Prof. Sudharto, Tembalang (samping Cafe 
Tugu), Semarang 

Zulinet, Jl. Plamongan Sari Raya 3A, Semarang 
Warnet Amanah, Jl. Raya Sukowati 640, Sragen 

A Ha 7 Comp, Jl. Raya Balamoa — Banjaran 20 
Pangkah, Tegal 

BIXnet, Jl. Pancakarya No. 19 Kajen Talang, Tegal 
BONEeX, Jl. H. Samanhudi No. 33 Trayeman Slawi, Tegal 
Brug Abang 99 Warnet, Brug Abang Kajen Talang, Tegal 
BSC Net, Jl. Raya Karanganyar, Tegal 

Era Net, Jl. Moh. Yamin Slawi, Tegal 

Fudu Net, Jl. Pala Raya No. 45 Mejasem, Tegal 
Graficia Warnet, Jl. Srigunting No. 41, Tega 

KSnetcafe, Jl. Abimanyu Kedungsukun, Tegal 

La Tanza Net, Jl. Samadikun Debong, Tega. 

Melati Net, Debong, Tegal 

Nasa Net, Jl. Nakula, Tegal 

Oase Net, Jl. Werkudoro, Tegal 

@ueen Warnet, Jl. Werkudoro, Tegal 

RedMouse Internet Cafe, Jl. Sumbodro No. 34, Tegal 
Soto 99 Warnet, Jl. Raya Talang, Tegal 

Super Net, Jl. Raya Singkil No. 22 Adiwerna, Tegal 
Tecra Net, Jl. Setia Budi No. 35, Tegal 

Wings Net, Tembok Luwung, Adiwerna, Tegal 

Upnet, Jl. Maospati Raya No. 39, Pondok Babadan 
Baru, Selamarta, Babadan, Ungaran Timur 
NugrahaNet, Selomerto No. 150, Wonosobo 

i-KG.Net, Jl. Ngeksigondo No. 62 Kotagede, Yogyakarta 
o.Net, Jl. Bantul KM 8,5, Yogyakarta 


Bee Cyber Warnet & Hotspot, Perum Telang Indah 
Persada, Jl. Telang Indah Barat I No. 29 Telang, 
Kamal, Bangkalan 
Warnet Galaxy, Jl. A. Yani 03 (depan SMA 1), Blitar 
Warnet Mitra, Jl. Lawu No. 71, Blitar 

Setya Jaya Net, Jl. Panglima Sudirman No. 13, 
Bojonegoro 

SAGA-NET, Jl. dr. Wahidin SH No. 620, Gresik 
XNET, Ruko Pesona Jawa B-3, Hi-Tech Sguare, Jember 
Zencate i-Net, Jl. Kartini 1A, Banyu Biru, Jombang 
Arnet, Jl. Welirang, Kediri 

At Tagwa, Madrasah Aliyah Negeri 3, Kediri 

Orange Net, Ruko Stadion Brawijaya A3, Kediri 
Titanium.Net, Jl. KH. Wakhid Hasyim, Kediri 

Warnet Bima, Kediri 

Warnet Bina, Kediri 


CA ..cccccceocecocOcasaaa 


Sulawesi 


Sumatera 


alimantan 


Warnet ERA, Jl. Raya Kolak 21, utara MTs, depan 
ALKABA Swalayan, Kolak, Ngadiluwih, Kediri 
Warnet Evo, Kediri 

Warnet FastNet, Kediri 

Warnet Plus, Jl. Ahmad Yani, Ruko Stadion Brawijaya 
C-5, Kediri 

Warnet PoS Kediri, Jl. Mayjen Sungkono 32, Kediri 
Warnet Putra Surya Computer, Kediri 

Warnet AWF, Jl. Raya Sugio-Kedungpring, Sugio, 
Lamongan 

Warnet Maju Jaya, RT 03 RW 02, Siman, Sekaran, 
Lamongan 

Warnet SMK Wachid Hasjim, Parengan, Maduran, 
Lamongan 

TuxEdoe, Jl. Panglima Sudirman, Purwosari, 
Wonoasri, Caruban, Madiun 

Warnet Ubuntu, Jl. Raya Genengan No. 256 Rt/Rw 
03/09, Binangun, Pakisaji, Malang 

Warnet Mandiri, Jl. R. Wijaya 5 (Depan Stadion Gajah 
Mada) Mojosari, Mojokerto 

Warnet Paradise, Jl. Raya Kemantren, Kec. Gedeg, 
Mojokerto 

Best.Net, Jl. Musing 633 Kauman, Bangil, Pasuruan 
F@S Warnet, Jl. Durian No. 281, Bangil, Pasuruan 
Bluesky.net, Krajan 05/01, Desa Banjarsawah, 
Tegalsiwalan, Probolinggo 

ARFnet, Jl. Dharmawangsa No. 56B, Surabaya 

Ciber Net, Jl. Simo Kwagean No. 72, Surabaya 
Deepo.Net, Jl. Danakarya No.77 Surabaya 
KampoengCyber, Rungkut Asri Utara No. 9, Surabaya 
RC Net, Jl. Siwalankerto 1/66, Surabaya 

Shinobi.Net, Jl. Mulyorejo 174, Surabaya 

Warnet Smart Office, Karang Menjangan 72, Surabaya 
Warnet Pacarkembang, Gang 3 No. 36, Surabaya 
Prompt.Net, Sidokare Asri Ai/9, Sidoarjo 

Core.Net, JL. Basuki Rahmat 37, Situbondo 

AE Net, Desa Mandirejo, Kec. Merakuran, Tuban 
Bina Tuban, Jl. Basuki Rahmat 73, Tuban 

Hasil Flash Net, Jl. Basuki Rahmat No. 235, Tuban 
Planet Com, Jl. Basuki Rahmat No. 320, Tuban 

Sudra Net, Jl. Basuki Rahmat No. 57, Tuban 

Tamim Net, Jl. Diponegoro No. 45, Tuban 

Toki Net, Jl. KH. Musta'in No. 50, Tuban 

Liberty Cyber, Jl. Gn. Rinjani IXC No. 8, Denpasar, Bali 
YOGA INTERNET 1, Jl. Patimura No 4, Tabanan, Bali 
YOGA INTERNET 2, Jl. Gajah Mada 128, Tabanan, Bali 
YOGA INTERNET 3, Jl. Raya Mengwitani, Badung, Bali 


Flink Internet Cafe, Jl. Adhyaksa Komplek Ruko Kayu 
Tangi Permai No R11, Banjarmasin, Kalsel 

Raihan-net, Jl. P.H.M. Noor (depan air mancur) Barabai, 
Kalsel 
Ciwank.net, Jl. Pramuka No. 15, RT/RW 29/10, Kel. 
Gunung Kelua, Samarinda, Kaltim 


MECS, Jl.Mesjid Raya No.17 Sungguminasa, Gowa 
@mAy-Net, Jl. Abd. Silondae No. 127 C (samping 
BCA), Kendari 
Aromanet, Jl. D.I. Panjaitan No. 88 Lepo-lepo 
(samping Trakindo), Kendari 

Jelajah Net, House of Linux. Jl. Perintis Kemerdekaan 
VIII no. 2B, Makassar 
K-Sepuluh Net, OpenSourceNet Cafe, Jl. Perintis 
Kemerdekaan Km.10 No.36, Makassar 

LouphNet, Jl. Aroepala, Hertasning Baru B2 No.26 
(Samping Kampus STIKES Mega Rezky), Makassar 
Toraja.Net, Ruko O3, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 12, 
Makassar 
Zenith Internet Cafe, Jl. Kumala No. 43 A, Makassar 
Kirei Net, Jl. Sam Ratulangi 159 (depan BCA), Manado 
LagaligOS (Lagaligo Open Source) Net, Jl. Andi 
Mappanyukki Ex Jl. Imam Bonjol (Depan SMA Kristen) 
Kota Palopo 
Warnet Sintek (Sinjai Teknologi), Jl. 
0 Sinjai, Sulsel 


Baso Kalaka No. 


Jack.Net, Jl. Medan-Banda Aceh, Matangglumpang 
Dua, Bireuen, Aceh 
Tarisa, Ruko Simpang Kantor Pos Keutapang, Aceh 
Besar 
Opotumon, Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya No. 69, 
Kampung Pineung, Banda Aceh 
Mianova.Net, Jl. Hayatimahim No. 2 RT 20 RW 08 
Tanjungpandan Belitung, Bangka Belitung 
Homy.net, Citra Batam C.233 Batam Centre, Batam, 
Kepulauan Riau 
Kaliber Net, Jl. Pemuda No. 22e Tanjungpinang, 
Kepulauan Riau 

Ulisa.Net, Jl. Cempedak No. 84 Dumai, Riau Daratan 
Kagaya.Net, Jl. Abdul Muis No. 9A, Jati, Padang, 
Sumbar 

AndiNet, Jl. Palembang Batas Kota, samping RM 
Lesehan Lumayan II, Muara Enim, Sumsel 

Delta.net, Jl. Mayor Ruslan III, Pasar Lama, Lahat, 
Sumsel 

ndahNyo.net, Jl. Pelda Saibi No. 1/40 Nasional, 
Prabumulih, Sumsel 

Kambangiwak.net, Jl. Palembang-Prabumulih KM 32 
depan Bank Sumsel, Inderalaya, Sumsel 

Nikita.net, Jl. Jend. Sudirman, Simpang Muara Dua, 
Samping Atlas, Prabumulih, Sumse 


www.infolinux.web.id 


Colocation dengan main link Fiber Optic 
peering,(dengan AS 6453 Teleglobe dan AS 7473 STIX 
an back up satellite peering dengan HK IX 


Colocation Server 


mulai dari Rp. “53 Ju: 
Anda Mendapat 


s 


untuk informasi lebih lanjut 


@ Rack Solution 


@ Dedicated Server 


Vi D 7G, Ki Dg 


DI KARYA KEPAN BINI ITO TESIS 


"ALL Na 255699 


" Informasi proma, apesihkasi, Ktur layanan dan harga dapet berubah sewoktu- wak kanga pemberitahuan sebelumnya. 


feature & fasilities : M4 021531 54913 Phat 
dijaminmurah data center : indonesia, usa, singapore | control panel : plesk & cpanel | S3 soles@dijaminmurah.com “ « 4 
hosting Indonesia rermucah programming : php, cgi/perl, java, asp, asp.net | database : mySAL, » ditominmuroh.com Va 

postgreSAL, MSSOL, MSAccsess | other : fantastico, ftp, backup, statistic 4 pa Ternaad 


TUTORIAL KENTANG 


ada tulisan sebelumnya, kita telah membahas fitur dan cara penggunaan 


kentang, program monitoring jaringan sederhana yang mudah digunakan, 


multi-threaded, serta mendukung banyak protokol. Dalam tulisan ini, kita 


akan membahas source code kentang. 


Apabila diperlukan, bacalah juga 
bagian tulisan sebelumnya. Kita ti- 
dak lagi membahas penggunaan dan 
hanya akan fokus pada source code 
(kentang.py). Source code kentang 
dapat di-download dari http://amer- 
ta.biz/open. 

Pembahasan akan kita lakukan 
dari umum ke khusus. Bisa juga dari 
variabel, baru ke fungsi pemroses. 
Atau dari konsep program, baru ke 
detail. Bagian-bagian yang tidak ter- 
lalu penting atau telah terwakilkan, 
tidak lagi dibahas untuk menghemat 
tempat. 


Modul-modul yang Digunakan 

Kentang hanya menggunakan modul 

standar Python. Tidak ada modul 

tambahan yang perlu diinstal. Beri- 
kut adalah modul-modul yang digu- 
nakan: 

@ os. 

@ sys: sys.stdout akan kita buka 
ulang dengan buffer berukuran 0. 
Hal ini agar progress tampak lebih 
nyata (tidak di-buffer): 

sys.stdout - os.fdopen(sys. 

stdout.fileno(), 'w', 0) 

@ ConfigParser: untuk parsing file 
konfigurasi. 

@ time. 

@ threading: untuk multi-threading. 


httplib: untuk HTTP dan HTTPS. 

#tplib: untuk FTP. 

smtplib: untuk SMTP. 

imaplib: untuk IMAP4 dan IMAP4 

SSL. 

@ poplib: untuk POP3 dan POP3 
SSL. 

@ socket: untuk pengaturan timeout 

socket. 


Variabel Global 


Kita menggunakan variabel-variabel 
global berikut. 


NAME 

Berisikan nama program: 
NAME - “kentang' 

VERSION 


Berisikan informasi versi. Berupa 

tuple dengan dua anggota: 

@ Anggota pertama merupakan tu- 
ple dengan anggota berupa versi 
mayor (0) dan versi minor (1). 

@ Anggota kedua merupakan tang- 
gal rilis: 

VERSION - ( (0, 
) 


1), “18-SEP-2010" 


PROTOCOLS 

Tuple berisi protokol-protokol apa 
saja yang didukung. User akan meng- 
isikan nilai-nilai ini di dalam file 
konfigurasi: 


PROTOCOLS - ( 
Ihetan 
“hp 
“Etp', 
KI Lte Oa 
'imap4', 
'imap4ss1', 
'pop3', 
“pop3ss1l', 
) 


PROTOLEN 
Panjang maksimal string protokol: 
PROTOLEN - max(Ilen(x) for x in 


PROTOCOLSIJ ) 


ITEMS 
Item-item dalam file konfigurasi: 
ITEMS - | 
protocol 
pOmea 
Nok 
nga 
1 


TIMEOUT 
Global timeout untuk socket. Dalam 
satuan detik: 

TIMEOUT - 10 


ERRORS 

Mendefinisikan exit status. Merupa- 
kan dictionary dengan key adalah 
exit status, dan value adalah list 


40 


12/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL KENTANG 


dengan tiga anggota: 

@ Nama fungsi dimana kesalahan 
terjadi (default: ”). 

@ Pesan kesalahan. 

@ Informasi tambahan apabila ada: 


ERRORS - ( 

ln 

ih. 1 NiConfigrfile 
not specified', ''J, 

2 MIN NUnadbilesto 
open config file', "'J, 

2 : MA Maradona 
parsing config file", ''J, 

CAN Inn 
“Interrupted by user", ''J, 

127: ('', “General 


error, WI 


Menampilkan Pesan 
Untuk menampilkan pesan, baik ke 
stdout ataupun stderr, kita menyiap- 
kan fungsi logl): 
def log(msg, newline-l, stream-sys. 
stdout) : 
LETaYaS 
newline - int (newline) 
except ValueError: 
newline - 0 
# 
end - os.linesep “ newline 
# 
if not stream in Isys.stdout, 
sys.stderr): 
return 
# 


stream.write ('Ss$s' $ (msg, end) 


Secara default, fungsi akan menu- 
lis ke stdout, dengan satu newline 
setelah pesan. Untuk pesan tanpa 
newline, cukup berikan newline-—0. 


Contoh: 
log('Using config file: $s' $(file)) 
log('Unsupported protocol: $s($s) 
1gnoring Mae MN Seteamesys 


stderr) 


Melaporkan Kesalahan 
Untuk melaporkan kesalahan, kita 
serahkan pada fungsi errorl): 

def error(code, func-'', extra-''): 


global ERRORS 


# 

ERRORS (Icode| IOJ - func 
ERRORS (code) I2) - extra 
# 


return code 


Perhatikanlah bahwa fungsi ini 
akan menulis ke variabel global ER- 
RORS yang dibahas sebelumnya. 
Pemanggil fungsi bisa menambahkan 
nama fungsi, dimana terjadi kesala- 
han plus informasi tambahan. 

Fungsi akan selalu mengemba- 
likan nilai sesuai yang dikirim ke- 
padanya. Apabila dipanggil dengan 
error(10), maka fungsi akan mengem- 
balikan 10. 

Contoh pemanggilan fungsi er- 
ror(): 

return error(l) 


return error(3, extra-c) 


Fungsi main() 

Ketika program dijalankan, kita 
segera memanggil fungsi main 
dengan parameter adalah sys.argv: 


abar name SN get 3 


ret - main(sys.argv) 
1 retS Ok 
err-— IX for x in 
ERRORS Iretl if x.strip()!| 
msgk- ee oa (er) 
log (msg, stream-sys.stderr) 
# 


sys.exit(ret) 


Apabila nilai kembalikan dari 
main() lebih besar dari 0, maka kita 
cetak isi ERRORS yang bersesuaian 
ke stderr. Program akan diterminasi 
dengan exit status yang dikemba- 
likan oleh main/). 

Apa saja yang dilakukan dalam 
fungsi main()? 

@ Tampilkan versi 
dibahas): 


print version () 


(fungsi tidak 


@ Cek file konfigurasi: 
Enya: 
Cc - argvli) 
except IndexError: 


return error(1l) 


@ Coba baca file konfigurasi: 
Cc - os.path.abspath(c) 


ct - open(c) 
except 10Error: 


return error(2, extra-c) 


@ Parsing file konfigurasi: 
config - parse config(c) 
if not config: 


return error(3, extra-c) 


@ Mulai bekerja: 
Sin 
ret - working (config) 
except KeyboardInterrupt: 


return error (64) 


Parsing Konfigurasi 
Parsing akan dilakukan oleh fungsi 
parse configl(). 
Apa yang dilakukan oleh fungsi 
ini adalah: 
@ Baca file konfigurasi: 
Cc - ConfigParser.ConfigParser () 


BY 
cC.read (file) 
except: 


return ret 


@ Dapatkan semua section, yang 
dalam hal ini adalah setiap host 
yang ingin dicek: 


Ss - c.sectionsl() 


@ Untuk setiap section, kita dapat- 
kan nama host dan tag opsional: 
Lea 
host 
engana (LO seba) 
ExRcepes 
host - '' 
entry(|'host') - host 


@ Setelah itu, untuk semua item 
dalam section yang dalam hal ini 
adalah parameter per host, kita 
dapatkan apa yang didefinisikan 
oleh user. Khusus untuk protocol, 
kita periksa apakah protokol yang 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX s 12/2010 41 


TUTORIAL KENTANG 


diisikan telah didukung. Khusus 
untuk port, kita akan konversi ke 
integer (atau None apabila gagal). 


Nilai kembalian fungsi adalah se- 
buah list berisikan dictionary-dic- 
tionary host. Key dictionary adalah 
anggota dari list ITEMS dan “host. 


Mulai Bekerja! 
Pertama, kita set default timeout un- 
tuk socket: 
socket .setdefaulttimeout (TIMEO 
UT) 


Kemudian, untuk setiap host yang 
didefinisikan, kita buat thread baru 
dan jalankan: 

threads - II 

Tor In conng 
thread - HostChecker(i) 
threads.append (thread) 
thread.start () 


Kita akan masuk ke dalam peru- 
langan terus-menerus. Apabila tidak 
ada lagi thread yang masih berjalan, 
kita hentikan perulangan: 

while True: 
for i in threads: 
if not i.isAlive(): 
threads.remove li) 
if not threads: 


break 


Ini bukan cara yang terbaik. Kita 
bergantung sepenuhnya kepada time- 
out socket. Di masa depan, harus ada 
cara timeout yang lebih dapat dian- 
dalkan. 


Class HostChecker 

Apa yang dilakukan oleh setiap 
thread? Kita menggunakan class 
HostChecker, yang diturunkan dari 
threading.Thread (override method 
run). 

Perhatikanlah method run() ter- 
lebih dahulu. Nama fungsi yang 
akan dipanggil didapat secara dina- 
mis, tergantung protokol yang akan 
dicek. Fungsi kemudian dipanggil. 
Nilai kembalian 0 dianggap gagal, 
dan lebih dari 0 dianggap berhasil: 


fn - Yhandler ' # self, 


host I'protocol'J 
func - getattr (HostChecker, 
fn) 


ret - func (self) 


Periksa apakah terdapat perintah 
yang harus dijalankan, bergantung 
pada nilai kembalikan fungsi, dan 
definisi event handler: 

Gel 5 10 


if not ret: 


1 selt-hostINtai 
htype - 'fail' 
cmd - self. 

host | 'fail') 
else: 

Ne self host Nor: 
htype - 'ok' 
cmd - self. 

hosuNek/ 
# 


Apabila terdapat perintah yang 
harus dijalankan, maka kita jalan- 
kan dengan os.system(). Tak lupa 
kita tambahkan time.asctime() dan 
self.hostf“host'| sebagai argumen: 


1 kcemd: 

Cinoke 5 Vs NGE Nee 
cmd, time.asctime(), 
self.hostI'host'1) 

log(' Execute $s $s-$s 

handler: $s' &( 

self. 
host |'host'1, 

sela 
host 'protocol'J, 

htype, 

cmd 


os.system (cmds) 


Di masa depan, cara eksekusi 
program yang lebih baik akan digu- 
nakan. 


HTTP/HTTPS 
Fungsi: 
@ handler http(self, secure-False). 
@ handler https(self), mengembali- 
kan self.handler http (secure- 
True). 
Penggunaan modul httplib: 
conn - httplib.HTTPConnection (self. 
host|'host'J, port) 


conn - httplib.HTTPSConnection (self. 
hestINhose NN some) 


Reguest (Header) dan Response: 
Ta 


res - conn.getresponse () 


conn.reguest ('HEAD', 


status - str(res.status) 


Status berhasil diawali 1', “2”, '3': 
ne statusidiMni 2 

131: 
info - "(oKkl" 


ae AI 


FTP 
Fungsi: handler ftp(self) 
Penggunaan modul ftplib: 
conn - ftplib.FTP() 
conn.connect (self .host|'host'1, 


port) 


SMTP 
Fungsi: handler smtp/(self) 
Penggunaan modul smtplib: 
conn - smtplib.SMTP (self. 
hesElNhoseI pot) 


IMAP4/IMAP4 SSL 
Fungsi: 
@ handler imap4(self, secure-False). 
@ handler imap4ssl(self),mengemba- 
likan self.handler imap4 (secure- 
-True). 
Penggunaan modul imaplib: 
conn - imaplib.IMAP4 (self. 
hesENhose4INN some) 
conn - imaplib.IMAP4 SSL (self. 
hesElNhoseIn sort) 


POP3/POP3 SSL 
Fungsi: 
@ handler pop3(self, secure-False) 
@ handler pop3ssl/self),  mengem- 
balikan self.handler pop3(secure- 
-True) 
Penggunaan modul poplib: 
conn - poplib.POP3 (self. 
hesuINhoseln some) 
conn - poplib.POP3 SSL (self. 
hesElNhoseI NN some) 


Sampai di sini dulu pembahasan 
kita. Selamat mengembangkan dan 
selamat mencoba! 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


42 


12/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL GIMP 


Menjalankan GIMP secara 


Command Line 


ebagai program pengolah gambar, GIMP dapat juga dijalankan secara 


command line, dimana kita dapat memanfaatkan fungsionalitas GIMP tanpa 


harus bekerja dengan GUI. Tulisan ini akan membahas dasar-dasar bekerja 
dengan batch mode GIMP. 


Fokus pembahasan di dalam tulisan 
ini adalah menjalankan GIMP dalam 
batch mode (dasar-dasar). Di dalam 
modus ini, kita bisa meminta GIMP 
untuk melakukan berbagai peker- 
jaan tanpa harus mengakses GUI. 

Ini akan sangat membantu apabi- 
la kita perlu memproses banyak file 
sekaligus, atau menggunakan GIMP 
sebagai backend dari service yang 
kita sediakan. 

GIMP yang digunakan dalam tu- 
lisan ini adalah GIMP versi 2.2.17 


Gimp Kie me thumbnail 


Procedure Browser. 


yang datang bersama Singkong 
Linux 1.0 (noprianto.com). 


Opsi-opsi yang Digunakan 
Untuk menjalankan GIMP dalam 
modus batch, kita akan mengguna- 
kan opsi -b. Opsi ini akan menerima 
argumen berupa perintah/rangkaian 
perintah. Apabila rangkaian perin- 
tah diberikan sebagai -, maka perin- 
tah sesungguhnya akan dibaca dari 
standard input (stdin). 

Untuk memaksa agar GIMP di- 


gimp Nie.save 
Internaf GIMP procedure 
Savana Me by ertension 


tum mada INTI The run mada GIMP RUN INTERACTIVE 
(0) 0x GIMP KUN NONINTERACTIWE CL) 

"maga Yykk oo Input Itraga 

Grawabia DRAMUKE Ora mabie to we 

Menama STAIMG Tiba reamtrot Of the ian 205 sawer tiba Iringan Ir 

tee Nianama STRING Tie nara an antara by tie umar 


Additional Information 


This pesondure Invokas te correct Nie me handiar 

to tie Nias satensian anda prada. Tie nata cd 
tie file to mua ls typically a full pethnarme. and the name 
@ntered 1 what the user actually typad tetore pengading 
a directory path. Tie remson for tiiis In tivat Mt tina umar 
types http wara acfi-gimg/ she wanita to fetch 3 URL, andi 
tra full pattern mili not look Wika a URL. 


Kutior- — jamh MacDonald 
Date 1997 
Copyright jamh MecDonald 


jalankan tanpa GUI, gunakan juga 
opsi -i (non interactive). 

Sebagai tambahan, Anda juga 
mungkin akan mempergunakan opsi 
-d (tidak load pattern, gradient, pa- 
lette, atau brush) atau opsi -f (tidak 
load font). 


Contoh 1: Pengenalan 
Sebagai contoh pertama, kita akan 
menjalankan GIMP, lalu langsung 
menterminasi. Jalankan, lalu, guit. 
Untuk coba-coba terlebih dahulu, 
berikanlah perintah berikut: 
$ gimp -b "(gimp-guit 0)' 


Apa yang terjadi? GIMP akan ber- 
jalan seperti biasa, diawali splash 
screen (pesan loading data dan se- 
bagainya), window akan ditampil- 
kan, dan tidak lama kemudian, pro- 
gram langsung diterminasi. 

Hal ini bukanlah yang kita ingin- 
kan. Dengan mengabaikan perintah 
yang dikirimkan dengan -b, kita 
ingin GUI tidak ditampilkan. Oleh 
karena itulah, jangan lupa memberi- 
kan opsi -i. Berikut adalah contoh 
perintah yang telah diperbaiki: 

$ gimp -i -b '(gimp-guit 1)' 


GIMP akan dijalankan, namun 
kita tidak dapat melihat progress- 
nya, karena GUI tidak tersedia. Yang 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 12/2010 43 


TUTORIAL GIMP 


pasti tidak lama setelah perintah 
tersebut diberikan, kita akan kemba- 
li ke prompt, yang menandai GIMP 
telah diterminasi. Seru, bukan? 

Apabila diperhatikan, ketika di- 
jalankan dengan perintah yang diba- 
has sebelumnya, akanterdapat pesan: 
No batch interpreter specified, using 
the default “plug in script fu eval'. 
Hal ini menandai GIMP akan meng- 
gunakan batch interpreter script-fu. 
Tidak ada yang salah dengan pesan 
tersebut dalam konteks pembahasan 
kita, dan sepenuhnya dapat diabai- 
kan. Sedikit tentang script-fu telah 
kita singgung dalam InfoLinux No- 
vember 2010. 

Abaikan terlebih dahulu perin- 
tah (gimp-guit 0). Kita akan melihat 
bagaimana kalau perintah diberikan 
lewat stdin. 


Contoh 2: Perintah dari stdin 
Perintah (gimp-guit 0) kini akan kita 
berikan lewat stdin. 


Cara pertama: 
S echo '(gimp-guit 0)' | gimp -i 


an 


Cara kedua: 
@ Jalankan: 
$ gimp -i -b - 


@ Dan ketikkan: 
(gimp-guit 0) 


Cara kedua akan berguna untuk 
uji coba/melihat dokumentasi pe- 
rintah. 


Cara ketiga: 
@ Simpan perintah ke file /tmp/test. 
scm: 
$ echo “(gimp-guit 0)" » /tmp/ 


test.scm 


@ Jalankan: 
$ cat /tmp/test.scm | gimp -i 
AA 


Cara ketiga akan berguna apabila 
kita bekerja dengan rangkaian 
perintah yang panjang, dan oleh 
karenanya disimpan ke dalam file. 


Contoh 3: (gimp-guit 0) 

Dalam script-fu, kita menggunakan 
bahasa scheme (salah satu functional 
language yang cukup populer di du- 
nia open source). Dan (gimp-guit 0) 
adalah salah satu contoh perintah 
yang valid, yang akan menterminasi 
GIMP. Perintah (gimp-guit 0) meru- 
pakan contoh pemanggilan fungsi 
dalam scheme. 

Bagaimana kita mengetahui in- 
formasi tentang gimp-guit? Penulis 
menggunakan cara: jalankan GIMP 
seperti biasa (GUI), akses menu Xtns 
-5 Procedure Browser, lalu ketikkan 
gimp-guit diikuti ENTER. Informasi 
fungsi akan ditampilkan. 

Cara lain adalah dengan men- 
jalankan gimp -i -b -, dan ketikkan 
gimp-guit diikuti penekanan EN- 
TER. Setelah coba-coba selesai, akhi- 
rilah dengan (gimp-guit 0). Contoh: 

$ gimp -i -b - 


gimp-guit 
#«CLOSURE (force) (gimp-proc-db-call 


(guote gimp guit) force)» 
(gimp-guit 0) 


Catatan: 

@ SIOD merupakan salah satu im- 
plementasi bahasa pemrograman 
scheme  (http://www.cs.indiana. 
edu/scheme-repository/imp/siod. 
html). 

@ Ganti dengan -— di dunia script- 
fu 


Contoh 4: Membuat Gambar, Simpan 

Di dalam contoh ini, kita akan: 

@ Membuat gambar baru berukuran 

200 x 200. 

@ Membuat satu layer di dalam gam- 

bar. 

@ Mengisi layer dengan warna pu- 

tih. 

@ Menyimpan gambar ke /tmp/new. 
ips. 

@ Keluar dari GIMP. 

Semuanya dilakukan tanpa GUI, 
dengan perintah-perintah disimpan 
dalam file /tmp/new.scm. Berikut ini 
adalah isi file-nya: 


(set! img (car (gimp-image-new 200 


200 RGB) ) ) 
(set! layer (car (gimp-layer-new 
img 200 200 RGB-IMAGE “layer1” 100 
NORMAL -MODE) ) ) 
(gimp-image-add-layer img layer -1) 
(gimp-drawable-fill layer WHITE-FILL) 
(gimp-file-save RUN-NONINTERACTIVE 
img layer “/tmp/new.jpg” “/tmp/new. 
jp3”) 
(gimp-guit 0) 
Jalankanlah dengan 


berikut: 
$ cat /tmp/new.scm | gimp -d -i -b - 


perintah 


No batch interpreter specified, using 
the default 'plug in script fu 
eval'. 

Welcome to SIOD, Scheme In One 
Defun, Version 3.2x 12-MAR-96 

(C) Copyright 1988-1994 Paradigm 


Associates Inc. Help: (help) 


Tidak ada pesan kesalahan dalam 
output perintah tersebut. Kita dapat 
menemukan new.jpg di /tmp: 

$ file /tmp/new.jpg 
/tmp/new.jpg: JPEG image data, JFIF 
standard 1.01 


Penjelasan: 

@ Bukalah Procedure Browser un- 
tuk mengakses dokumentasi. 

@ Kita gunakan fungsi gimp-image- 
new untuk membuat image baru. 
Untuk itu, kita perlu memberi- 
kan parameter berupa width 
(200), height (200), dan type (RGB, 
GRAY atau INDEXED). Fungsi 
akan mengembalikan image ID. 

@ Perhatikanlah bahwa gimp-ima- 
ge-new akan mengembalikan 
sebuah list, dan kita perlu meng- 
gunakan car untuk mendapatkan 
elemen pertama dalam list. Ele- 


12/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL GIMP 


men pertama tersebut kita assign 
dalam variabel img yang kita 
deklarasikan dengan set!. 

(set! img (car (gimp-image-new 


200 200 RGB) ) ) 


Setelah itu, kita akan membuat 
layer baru dengan gimp-layer- 
new. Kita perlu memberikan pa- 
rameter image (yang dibuat sebe- 
lumnya, img), width (200), height 
(200), type (nilai yang diterima 
bisa dilihat pada dokumentasi: 
RGB-IMAGE), name (nama lay- 
er, layerl), opacity (100), mode 
(nilai yang diterima bisa dilihat 
pada dokumentasi: NORMAL- 
MODE). 
Fungsi gimp-layer-new juga akan 
mengembalikan list sehingga kita 
perlu dapatkan elemen pertama 
list dengan car. Simpan ke dalam 
variabel layer: 

(set! layer (car (gimp-layer-new 

img 200 200 RGB-IMAGE “layer1" 
100 NORMAL-MODE) ) ) 


Tambahkan layer ke image dengan 

gimp-image-add-layer. Kita perlu 

memberikan parameter image 

(img), layer (layer), dan position 

(posisi dalam layer stack, -1 akan 

ditempatkan di atas stack): 
(gimp-image-add-layer img layer 
2 


Isi layer dengan warna putih, 
dengan gimp-drawable-fill. Pa- 
rameter adalah drawable (layer) 
dan fill type (nilai yang diterima 
bisa dilihat pada dokumentasi, 
WHITE-FILL): 
(gimp-drawable-fill layer WHITE- 

FILL) 


Simpan dokumen dengan gimp- 
file-save. Parameter adalah run 
mode (dalam konteks pembahasan 
kita: RUN-NONINTERACTIVE), 
image (img), drawable (layer), 
filename (nama file, /tmp/new. 
jpg) dan raw filename (/tmp/new. 
jpg): 

(gimp-file-save RUN-NONINTERACTIVE 
“/tmp/ 


img layer “/tmp/new.jpg" 


Le Dit Yee Grotewas Uatpu Toni Yew 
Gl cu. te te eng 


IKA MMA. 


Pant ana ME) 


Ca Pai va 
Halaman web GIMP. 
new.jpg”) untuk memproses lebih dari satu file 


sekaligus adalah dengan memanfaat- 
kan shell script, di mana di dalam 
perulangan, kita menggunakan batch 
mode GIMP. Untuk itu, selamatmeng- 
eksplorasi lebih lanjut. 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


@ Keluar dari GIMP: 
(gimp-guit 0) 


Lebih dari 1 File? 


Salah satu cara yang bisa dilakukan 


DATA CENTER : INDONESIA - SINGAPORE - CHINA - GERMANY - USA - AUSTRALIA DAXA NETWORK: 


DDA AV MID:T/ NN LN VHDD 10068 10068 
1 ROMI O!AKHIR TAHUN 2010 Is 1024 M 


VPS HOSTING mean ae YA ana 


TIDAK 
| buoh 
BATAS Biaya bulanan 


1 buah 
RP 500.000: | RP. 350.000: 


DEDICATED COLOCATION 


Biw Intl Upto: 256 Biw Inti Un to » 256 
Biwlik Upto : 26 
IP 


NOC : NOC Indonesia - 


R. 700.01, / BIN an. 


RP 800.000,- / BLN 


IN TKA KA Peran ON-LINE SUPPORT 


(021) 9700 8000- 5022 6000- 526 80001 


CGI, SAI. and much meng 


#1 http://id.daxa.net - info@daxa.net 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 12/2010 45 


TUTORIAL NL 


Memberi Nomor Baris pada 


File Teks 


ngin memberi nomor baris pada file teks? Misalnya agar pembahasan source 


code (tanpa komputer) atau tutor dapat lebih mudah dilakukan? Ingin 


melakukannya secara cepat, namun tetap memiliki kontrol pada format 


penomoran? Kita dapat menggunakan nl, yang datang bersama coreutils. 


Program nl cukup mudah digunakan, 
namun juga menyediakan cukup 
banyak opsi untuk pengaturan pe- 
nomoran. Di dalam tulisan ini, kita 
akan membuat tiga file teks, lengkap 
dengan berbagai contoh penomoran. 
Di sistem, nl umumnya terinstal di 

fusr/bin/nl: 

$ type nl 

nl is /usr/bin/nl 


Aturan penggunaan nl: 
nl (OPTIONJ... (FILE)... 


Tiga File Teks Contoh 
/tmp/a.txt: 

Judul 

Sub Judul 


Satu 
Dua 
Tiga 
Empat 


Lima 


Enam 
Tujuh 
Delapan 
Sembilan 
Sepuluh 


Sebelas 


Dua belas 


Selesai. 


/tmp/b.txt: 


Natalia 
Judul 
Sub Judul 
Yee 

Satu 

Dua 

Tiga 
Empat 


Lima 


Enam 
Tujuh 
Delapan 
Sembilan 
Sepuluh 


Sebelas 
Dua belas 
Na 


Selesai. 


/tmp/c.txt: 


Velats 
Judul 
Sub Judul 
Yara 
Satu 
Dua 
Tiga 
Empat 
Lima 
Netatls 
Nela 


Enam 
Tujuh 
Delapan 
Sembilan 
Sepuluh 
Yanata 
Yets 
Sebelas 
Dua belas 
Ya 


Selesai. 


Direktori Kerja 


Direktori kerja adalah /tmp. Nama 
file diberikan relatif terhadap direk- 
tori ini. 


Contoh 1: Default untuk /tmp/a.txt 
Secara default, tanpa memberi- 
kan opsi apapun kepada nl, berikut 
adalah penomoran baris untuk file 
/tmp/a.txt: 
Saul tata 
1 Judul 
2 Sub Judul 


SIN Kan NCT KN Na 
3 
H- 
(to) 
v 


46 12/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL NL 


kut: 


25 


2 


5 
4 


Penomoran 
dengan aturan berikut: 


Delapan 
Sembilan 


Sepuluh 


Sebelas 


Dua belas 


Selesai. 


Apabila diinginkan, Anda dapat 
meredireksi standar output nl ke file 
output tertentu, seperti contoh beri- 


Sal eni SEP iba 
S head -n5 a2.txt 


Judul 
Sub Judul 


Satu 


Dua 


akan dilakukan 


@ Nomor pertama pada setiap hala- 
man adalah 1. Halaman yang di- 
maksud adalah halaman logikal 
(akan dibahas lebih lanjut). 

@ Increment setiap baris adalah 1. 
Dengan demikian, setelah 1 adalah 
2, dan setelah 2 adalah 3. 

@ Baris kosong tidak diberikan pe- 
nomoran. 

@ Separator antara nomor baris dan 
awal baris adalah TAB. 

@ Lebar kolom nomor baris adalah 6 
karakter. 

@ Nomor baris dituliskan rata ka- 
nan, tanpa nol di depan nomor 
baris. 

@ Tidak membedakan header, body, 
footer (akan dibahas lebih lanjut). 


Contoh 2: Menentukan Increment 
Untuk menentukan increment per 
baris, kita dapat mempergunakan 
opsi -i, diikuti jumlah increment. 
Contoh increment 2 untuk /tmp/ 
a.txt: 
Sini 32 Nat 
1 Judul 
3 Sub Judul 


5 Satu 
7 Dua 


ONaiga 


11 Empat 
13 Lima 


15 Enam 
17 Tujuh 
19 Delapan 
21 Sembilan 
23! Sepuluh 


25 Sebelas 
27 Dua belas 


29 Selesai. 


Contoh 3: Menentukan Separator 

Untuk menentukan separator antara 
nomor baris dan awal baris, kita bisa 
menggunakan opsi -s, diikuti separa- 
tor yang diinginkan (bisa lebih dari 1 
karakter). Contoh untuk /tmp/a.txt, 


dengan separator berupa ' | (spasi- 
pipe-spasi): 
Smule IN does 
il Judul 
2 Sub Judul 
3 Satu 
4 Dua 
5 Tiga 
6 Empat 
7 Lima 
8 Enam 
9 Tujuh 
0 Delapan 
a Sembilan 
2 Sepuluh 
5 Sebelas 
4 Dua belas 
5 Selesai. 


Contoh 4: Lebar Kolom Nomor Baris 
Untuk mengatur lebar kolom untuk 
nomor baris, kita bisa mempergu- 
nakan opsi -w, diikuti oleh jumlah 
karakter yang kita inginkan. Contoh 
untuk /tmp/a.txt, dengan lebar ko- 
lom adalah 3 karakter: 


S nl -w3 a.txt 


Dua 
Tiga 
Empat 


Id Aa Uu » 


Lima 


Enam 
Tujuh 
Delapan 


Sembilan 


N | 0 » o 


Sepuluh 


3 Sebelas 
4 Dua belas 


5 Selesai. 


Contoh 5: Format Nomor Baris 

Untuk mengatur format nomor baris, 

kita bisa mempergunakan opsi -n, 

dengan nilai-nilai yang bisa diberi- 

kan adalah sebagai berikut: 

@ In: rata kiri, tanpa nol di depan 
nomor baris. 


@ rn: rata kanan, tanpa nol di depan 


@ rz: rata kanan, dengan nol di de- 


format nomor adalah In: 


nomor baris. 


pan nomor baris. 
Contoh untuk /tmp/a.txt, dengan 


S nl -nin a.txt 


1: Judul 

2 Sub Judul 
Si Satu 

4 Dua 

5 Tiga 

6 Empat 

7 Lima 

8 Enam 

9 Tujuh 

10 Delapan 
alat Sembilan 
A2 Sepuluh 
13 Sebelas 
14 Dua belas 
15 Selesai. 


Contoh untuk /tmp/a.txt, dengan 


al 
2 


Judul 
Sub Judul 


Satu 


format nomor adalah rz: 
S nl -nrz a.txt 
000001 Judul 


000002 Sub Judul 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX s 12/2010 47 


TUTORIAL NL 


000003 Satu 


000004 Dua 
000005 Tiga 
000006 Empat 
000007 Lima 
000008 Enam 
000009 Tujuh 
000010 Delapan 
000011 Sembilan 


000012 Sepuluh 
Sebelas 


000014 Dua belas 


000015 Selesai. 


Contoh untuk /tmp/a.txt, dengan 
format nomor adalah rz dikombi- 
nasikan dengan lebar kolom nomor 
baris (-w): 


S nl -nrz -w4 a.txt 


0001 Judul 
0002 Sub Judul 
0003 Satu 

0004 Dua 

0005 Tiga 

0006 Empat 
0007 Lima 

0008 Enam 

0009 Tujuh 
0010 Delapan 
0011 Sembilan 
0012 Sepuluh 
0013 Sebelas 
0014 Dua belas 
0015 Selesai. 


Contoh 6: Membedakan Header, 
Body, dan Footer 

Di dalam contoh ini, kita akan mem- 
pergunakan file /tmp/b.txt. Perha- 
tikanlah baris-baris yang berisikan 
karakter-karakter berikut: 

@ NN: sebagai penanda header. 

@ NN: sebagai penanda body. 

@ N sebagai penanda footer. 


Catatan: 

@ Karakter penanda bisa diganti 
dengan opsi -d (tidak dibahas 
dalam tulisan ini). 

@ Pendefinisian header, body atau 
footer adalah opsional. 


Secara default, tanpa memberi- 
kan opsi apapun kepada nl, berikut 
adalah penomoran baris untuk file 
/tmp/b.txt: 

Seni bni 


Judul 
Sub Judul 


Satu 
Dua 
Tiga 
Empat 


UU »$& Ww N 


Lima 


6 Enam 
7 Tujuh 
8 Delapan 
9 Sembilan 
10 Sepuluh 


11 Sebelas 
12 Dua belas 


Selesai. 


Penjelasan: 

@ Untuk header dan footer, kita ti- 
dak memberikan nomor baris. 

@ Untuk body, lihatlah juga pemba- 
hasan untuk Contoh 1. 


Contoh 7: Penomoran untuk Header 

dan Footer 

Untuk mengatur penomoran pada 

header, kita bisa menggunakan opsi - 

h. Untuk footer, kita gunakan opsi -f. 

Keduanya bisa menerima nilai-nilai 

sebagai berikut: 

@ a: berikan penomoran untuk se- 
tiap barisnya. 

@ t: berikan penomoran hanya un- 
tuk baris tidak kosong. 

@ n: jangan berikan nomor baris. 

@ pBRE: menggunakan regular ex- 
pression. 


Contoh penomoran untuk header, 


untuk setiap baris di dalamnya, un- 
tuk file /tmp/b.txt: 
S nl -ha b.txt 


1 Judul 
2 Sub Judul 


Satu 
Dua 
Tiga 
Empat 


DI OA Uu Pr w 


Lima 


8 Enam 
9 Tujuh 
10 Delapan 
11 Sembilan 
12 Sepuluh 


13 Sebelas 


14 Dua belas 
Selesai. 


Contoh penomoran untuk footer, 
untuk setiap baris di dalamnya, un- 
tuk file /tmp/b.txt: 

Seni eta bt 


Judul 
Sub Judul 


1 Satu 
2 Dua 

Saga 
4 Empat 
5 Lima 


6 Enam 
TN Lunak 
8 Delapan 
9 Sembilan 
10 Sepuluh 


11 Sebelas 
12 Dua belas 


13 Selesai. 
Penomoran baris untuk /tmp/b.txt 
sama seperti /tmp/a.txt, ketika tidak 
diberikan opsi apapun: 


$S nl -ha -fa b.txt 


1 Judul 


48 


12/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Ssssttttt... 


Ada Paket Hosting 
dengan Gratis Domain 
dan fitur menarik !!! 


“- - - ye Ii" A— “- si “tb 
lan Jajal | Juga 
" - 5 — 29 7 

r | » -.f . 
Ed Pe - Bang r r .t- 4 4 
PARI A8, Iis JYU/O 
SD KP 
F hark ANY 
TA DJ 1 3 CG — - 3 JO 


Murah 
Paket 


mulai dari mulai dari 


s mulai dari 
Tahun Bulan Bulan 
Disk Space 175 MB 3 GB a 10 GB 
Gf an N 
Bandwidth 17.5 GB 80 GB AN” 500G8 
ow 
E-mail Accounts 35 Unlimited Unlimited 
MySgl databases 35 Unlimited Unlimited 
Sub Domains 35 Unlimited Unlimited 
Addon / Park Domains 1 


4 10 


TUTORIAL NL 


2 Sub Judul 


Satu 
Dua 
Tiga 
Empat 


ID DN Uu rr Ww 


Lima 


8 Enam 
MA KE ho Nat 

0 Delapan 
1 Sembilan 
2 


Sepuluh 


3 Sebelas 
4 Dua belas 


5 Selesai. 


Contoh 8: Nomor Baris untuk Baris 
Kosong 
Untuk memberi nomor baris untuk 
baris kosong pada body, kita bisa 
menggunakan opsi -b, dengan nilai 
adalah a. Nilai-nilai yang mungkin 
bisa dilihat pada Contoh 7. 

Contoh untuk file /tmp/a.txt: 

S nl -ba a.txt 
Judul 
Sub Judul 


a 

2 

5 

4 Satu 
5 Dua 

6 Tiga 
7 Empat 


8 Lima 


Enam 
Tujuh 
Delapan 
Sembilan 


Sepuluh 


Sebelas 


SIN Konn KGIN MSN Rosa ton Ken Kan No) 


Dua belas 


9 Selesai. 


Contoh untuk file /tmp/b.txt (body 
saja): 
$S nl -ba b.txt 


Judul 
Sub Judul 


Satu 
Dua 
Tiga 
Empat 


Lima 


Enam 


Tujuh 


Ko MOON Mesin Mn MO Must MGON Kan Mia 


Delapan 


- 
te) 


Sembilan 


-b 
-b 


Sepuluh 


bb 
w N 


Sebelas 


14 Dua belas 


Selesai. 


Contoh 9: Nomor Baris Hanya untuk 
yang Diawali dengan $ 
Kita akan menggunakan regular ex- 
pression NS (diawali dengan S) untuk 
body (-b). Nilai yang diberikan untuk 
-b adalah p“S. 
Contoh untuk /tmp/b.txt: 
S nl -bp”S b.txt 


Judul 
Sub Judul 


1 Satu 
Dua 

Tiga 
Empat 


Lima 


Enam 


Tujuh 
Delapan 

2 Sembilan 

3! Sepuluh 


4 Sebelas 


Dua belas 


Selesai. 


Contoh 10: Halaman Logikal 

Untuk menandai awal halaman logi- 
kal, kita cukup definisikan header di 
posisi yang kita inginkan. 

Secara default, tanpa memberi- 
kan opsi apapun kepada nl, berikut 
adalah penomoran baris untuk file 
/tmp/c.txt: 


2 ul (eiB ae 


Judul 
Sub Judul 


Enam 
Tujuh 
Delapan 


Sembilan 


Uu » Y N bh 


Sepuluh 


1 Sebelas 
2 Dua belas 


Selesai. 


Catatan: 

@ Setelah baris yang mengandung 
kata Lima, kita definisikan 
header: 

Lima 


Nagisa 


@ Setelah baris yang mengandung 
kata Sepuluh, kita definisikan 
header: 

Sepuluh 
Yelse 


@ Untuk header kosong, kita bisa 
lanjutkan langsung untuk definisi 
body: 

Yetsts 
Yale 


Enam 


NaneNa 
Vans 
Sebelas 


@ Agar penomoran tidak di-reset 
pada halaman logikal, gunakan- 
lah opsi -p. 


Sampai di sini dulu pembahasan 
kita. Untuk informasi selengkapnya, 
bacalah juga manual nl(l).8 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id 


50 


12/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL DPKG 


ada kasus tertentu, pengguna distro Ubuntu/Debian kemungkinan ingin 


membuat sendiri paket Ubuntu/Debian yang berasal dari paket source code. 


Selain dapat menghadirkan versi terbaru dari software yang diinginkan, kita 


juga dapat membuat perbaikan paket yang lebih cepat jika terdapat bugs. 


Ubuntu adalah distribusi turunan 
Debian yang sangat populer karena 
datang dengan dukungan repositori 
software yang sangat lengkap dan 
spesifik. Dengan rilis yang teratur 
setiap 6 bulan sekali, Ubuntu meng- 
hadirkan repositori software yang 
spesifik sesuai dengan versi rilis. 
Bisa dikatakan, dari semua distri- 
busi mayor yang ada, Ubuntu adalah 
distribusi yang paling serius dalam 
memberi dukungan repositori soft- 
ware. Kita harus salut dengan tim 
pengembang Ubuntu yang bersedia 
memporting puluhan ribu paket soft- 
ware agar sesuai dengan tiap versi 
rilis, dan juga menambah database 
software terbaru yang ada di dunia 
Linux. Pantas saja jika distribusi ini, 
sejak tahun 2006, menjadi distribusi 
paling populer dan paling banyak di- 
gunakan menurut hits Distrowatch. 
Namun demikian, bagi beberapa 
pengguna, selalu ada kasus spesifik 
dimana pengguna masih menyukai 
software versi lama yang sudah ti- 
dak didukung lagi oleh repositori 
official. Ada kasus dimana pengguna 
memiliki beberapa paket software 
antik yang didapat di sebuah situs 
pengembang tidak populer, dan ingin 
tetap menggunakannya di sistem ter- 
baru Ubuntu. Agar praktis dan selalu 
siap diinstalasikan di sistem terbaru 


Ubuntu, sangat bagus jika paket-pa- 
ket software langka itu bisa dikum- 
pulkan dan dipaket ulang menjadi 
paket DEB. Dengan demikian, kita 
bisa juga membagi paket-paket soft- 
ware langka itu kepada pengguna 
lain, atau kepada karib-kerabat yang 
membutuhkan. 

Dengan tool dasar DPKG-DEB 
yang ada di sistem Ubuntu, kali ini 
kita akan mencoba membangun 
dan memaket ulang software Linux 
menjadi paket Debian (DPKG) yang 
berformat “.deb. Tutorial ini di- 
lakukan di atas sistem Ubuntu 8.04 
dan Ubuntu 10.04, namun bisa juga 
dilakukan di sistem Ubuntu dan tu- 
runannya yang lain. 


Desain Software Linux 

Secara umum, desain software di du- 

nia Linux adalah terdiri bagian-ba- 

gian berikut: 

1. Binari Executable 
Adalah binari inti yang diekseku- 
si, seperti exe di platform Win- 
dows. Letak dari binari ini ada di 
fusr/bin/nama software. Semua 
software opsional Linux diletak- 
kan di direktori /usr/bin, sedang 
binari program sistem dasar ada 
di /bin yang hanya terdiri dari bi- 
nari dasar sistem, seperti kill, halt, 
reboot, Is, dir, dan sebagainya. 


2. Direktori Kerja Software 


Adalah direktori yang berisi file- 

file yang dibutuhkan software, 

serupa dengan Program Files di 

platform Windows. Namun, beda 

dengan platform Windows, direk- 
tori kerja software Linux tersebar 

di beberapa tempat, yaitu: 

@ /usr/share/nama software, un- 
tuk direktori utama yang berisi 
file-file yang dibutuhkan oleh 
software. Untuk software ber- 
basis KDE, letaknya ada di 
/usr/share/apps. 

@ /usr/share/doc, dan /usr/share/ 
man adalah direktori yang 
berisi dokumentasi dan manual 
software. Direktori ini sifatnya 
opsional, software Linux tetap 
dapat bekerja sempurna tanpa 
kedua direktori tersebut, dan 
tidak semua software Linux 
menyertakan dokumentasi dan 
manual. 

@ /usr/share/pixmaps/nama soft- 
ware.png/”.xpm adalah icon 
theme dari software. Icon theme 
adalah desain yang khas dari 
software Linux, karena binari 
Linux berbeda dengan binari 
Windows yang tidak menyer- 
takan bentuk icon jika dilihat 
dalam GUI. Binari Linux han- 
yalah sebuah file executable, 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 12/2010 51 


TUTORIAL DPKG 


yang jika dilihat dalam GUI, 

nampak sebagai file putih tak 

dikenali. 

3. Pustaka Software 
Adalah pustaka yang digunakan 
oleh software Linux untuk beker- 
ja. Jika diibaratkan makanan, 
pustaka software adalah ba- 
han-bahan mentahnya. Sebuah 
software Linux dibangun meng- 
gunakan fungsi dari sebuah atau 
beberapa pustaka yang kemudian 
digabungkan dalam kode program 
untuk menjadi sebuah software 
yang memiliki fungsi lengkap. 
Jika di platform windows pustaka 
software berbentuk DLL, maka 
di Linux pustaka software ber- 
bentuk shared object yang ber- 
ekstensi “.so. Letak dari pustaka 
software ada di /usr/lib/direk- 
tori nama software atau /usr/lib/ 
nama pustaka.so. ' Kebanyakan 
dari software Linux membawa 
pustaka yang bersifat native se- 
hingga bersifat mandiri, tapi ada 
juga yang menggantungkan ke- 
butuhan pustaka pada paket lain, 
yang kemudian dikenal dengan is- 
tilah dependensi software. 
4. Shortcut Software 

Shortcut software adalah shortcut 
yang menuju binari software yang 
tampil di menu desktop (GNOME, 
KDE, XFCE, dan sebagainya). Di 
desktop Linux (GNOME, KDE, 
XFCE dlsb), shortcut Linux di- 
letakkan dan dikumpulkan di 
direktori /usr/share/applications 
dan /usr/share/applications/kde 
untuk software berbasis KDE. 
Shortcut tersebut adalah file teks 
konfigurasi yang jika dilihat me- 
lalui Terminal akan terlihat den- 
gan exstensi ".desktop, sebagai 
misal xmms.desktop, dan brasero. 
desktop. Jika dibuka dengan teks 
editor, shortcut tersebut berisi 
form-form seperti Name, Exec, 
Icon, Comments, Categories dan 
parameter opsional lain. Shortcut 
inilah yang bekerja dengan Icon 
Theme, dimana jika sebuah soft- 
ware tidak memiliki Icon Theme, 
maka shortcut tersebut hanya ter- 


lihat sebagai software yang tidak 
dikenali di menu desktop 


Desain DPKG 
Untuk membangun paket soft- 
ware Ubuntu, adalah penting untuk 
mengetahui desain software di Linux. 
Jika kita melakukan ekstraksi file 
DEB, kita akan mendapati tiga buah 
file, yaitu debian-binary, data.tar. 
gz, dan control.tar.gz. Jika lakukan 
ektraksi kedua file archive tersebut, 
kita akan menemukan desain DPKG 
adalah sebagai berikut: 
1. File Deskripsi dan Skrip Instalasi 
@ control 
Adalah file deskripsi paket soft- 
ware yang berisi form inti paket 
software, seperti nama paket, 
arsitektur processor, depen- 
densi software, dan lainnya. 
@ postinst 
Adalah skrip pasca instalasi, 
yang berisi skrip tambahan 
dalam hubungannya dengan pe- 
nyempurnaan instalasi pustaka 
dan parameter dari software 
terkait. Skrip yang umum dari 
postinst berkaitan dengan 
manajemen symbolic-link dari 
pustaka yang ada di dalam pa- 
ket software. 
@ postrm 
Adalah skrip pasca removing 
software. Seperti halnya pos- 
tinst, skrip ini berkaitan den- 
gan parameter dan skrip untuk 


3@@ alwan-anisa - File Browser 


membuang konfigurasi dan 
symbolic-link dari pustaka dari 
software terkait. 
2. Direktori Paket 
Adalah direktori yang berisi file 
inti paket software, yaitu binari 
executable, pustaka, direktori ker- 
ja, icon theme dan shortcut soft- 
ware. Direktori paket ini bersifat 
rekrusif, sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai dari file-file in- 
ti software tersebut, misalnya usr/ 
bin/xmms, usr/share/xmms dan 
lainnya. 
3. File debian-binary 
Adalah sebuah file deskripsi versi 
debian-binary. File ini tercipta se- 
cara otomatis saat proses building 
paket Debian dengan dpkg-deb. 


Contoh Proses Building DPKG 
Setelah mengetahui desain software 
Linux dan DPKG, sekarang kita ap- 
likasikan untuk mengumpulkan paket 
XMMS 1.2 dan pustaka yang dibutuh- 
kan. Saya pilih paket tersebut karena 
sampai detik ini saya masih sangat 
menyukai XMMS 1.2 yang memiliki 
fitur add-directory pada playlist sep- 
erti Winamp, namun tak lagi didu- 
kung oleh repositori official Ubuntu 
sejak rilis Hardy Heron (8.04). 
Terlebih lagi, pada repositori of- 
ficial Lucid Lynx, pustaka yang ter- 
kait dengan XMMS 1.2 sudah tidak 
lagi didukung. Jadi sangat penting 
untuk mengumpulkan paket XMMS 


da kOCam ama B2 
wey K8 ealwaanisa AMIs-i2A0 
« Pictures 
2 B ubiic it) nj | 3 wa 
Desktop Documents Downloads Music Pictures 
» W Templates 
memesan ea) s1 
si M2mme-12.10 WA -a mg 
mna drg Public Templates Videos — xMMS-1210 xmms-1210 
£ WI DEBIAN seb 
- aus 
« bin 
» Blib 
t damms Direktori 
da share paket Paket deb 
& MB applicatione yang akan di bangun/ yang telah berhasil 
£ Mipixmaps dipaket ulang di bangun 
& mm 
t A Ale System hk 


Gambar 1. Direktori paket yang akan dibangun. 


52 


12/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL DPKG 


3 0 @ alwan-anisagubuntu: 


Gambar 2. Proses pembangunan paket Debian dengan dpkg-deb. 


1.2 beserta pustaka yang terkait 
menjadi sebuah file paket tunggal 
DEB. Berikut adalah langkah-lang- 
kah pembuatannya: 

1. Download paket XMMS 1.2 
dan pustaka terkait. Kita bisa 
mendapatkan paket XMMS 1.2 di 
link http://legacy.emms2.0org/, dan 
mendapatkan pustaka yang dibu- 
tuhkan di http://packages.ubuntu. 
com/hardy/libgtk1.2, http://pack- 
ages.ubuntu.com/hardy/libgtk1.2- 
common, http://packages.ubuntu. 
com/hardy/libglib1.2 

. Ekstrak semua paket tersebut 
dengan cara klik kanan di Nauti- 
lus dan pilih Extract Here. Kemu- 
dian ekstraksi sekali lagi archive 
data.tar.gz dari masing-masing 
paket tersebut. 

. Buat direktori baru (New Folder) 
dengan nama xmms-1.2.10, lalu 
buat direktori-direktori di dalam- 
nya secara rekursif yang terdiri 
dari direktori sebagai berikut (Li- 
hat Gambar 1): 

DEBIAN (huruf kapital semua): 
usr/bin 
usr/lib/xmms 
usr/share/xmms 
usr/share/pixmaps 
usr/share/applications 

. Pindahkan tiap-tiap file hasil 
ekstraksi tadi ke direktori-direk- 
tori yang baru kita buat terse- 
but, sesuai dengan tempatnya 
masing-masing. Untuk direktori 
utama XMMS, kita hanya cukup 
mengambil lima direktori utama 
usr/bin/xmms, usr/lib/xmms, 
usr/share/xmms,  usr/share/pix- 
maps, dan usr/share/applications. 
Untuk direktori lain seperti usr/ 
share/doc dan lainnya kita abai- 
kan karena sifatnya opsional dan 
tidak kita perlukan. 


untuk mengetahuinya adalah 
melihat properties direktori 
xmms-1.2.10 beserta isinya yang 
tadi kita buat). 
Depends: libce (tanpa spesifikasi 
detil versi) 
Section: multimedia 
Priority: optional 
Description: Ini adalah XMMS MP3 
Untuk file-file pustaka, kita hanya Music Player versi 1.2.10 (atau 
memindahkan file asli pustaka terserah deskripsi kita). 
yang memiliki nama panjang | 6. Buat file postinst dan letakkan di 
dengan versinya, yaitu libgmod- dalam direktori DEBIAN yang 
ule-1.2.s0.0.0.10, libgthread-1.2. tadi kita buat. Isi dari file postinst 
s0.0.0.10, libgdk-1.2.s0.0.9.1, lib- adalah sebagai berikut: 
glib-1.2.s0.0.0.10,  libgtk-1.2.s0. #!/bin/sh 
0.9.1, dan libxmms.so.1.3.1. In -s /usr/lib/libgdk- 
5. Dengan teks editor (Gedit atau .2.s0.0.9.1 /usr/lib/libgdk- 
yang lain), buat file control, dan .2.80.0 
letakkan di dalam direktori DEBI- n -s /usr/lib/libglib- 
AN yang tadi kita buat. Isi dari file .2.s0.0.0.10 /usr/lib/libglib- 
control tersebut adalah: .2.50.0 
Package: xmms In -s /usr/lib/libgmodule- 
Version: 1.2.10 (atau bisa sesali /Ateia//ilaoy/ 
kita beri nama versi yang lain libgmodule-1.2.80.0 
terserah kita) In -s /usr/lib/libgthread 
Architecture: 1386 saga Msins al) /Atreis//alatoy/ 
Maintainer: Alwan Rosyidi ibgthread-1.2.80.0 
«whitecrow87@yahoo.co.id » (nama n -s /usr/lib/libgtk- 
kita) .2.s0.0.9.1 /usr/lib/libgtk- 
Original-Maintainer: Pemaket awal .2.80.0 
software (baris opsional, bisa n -s /usr/lib/libxmms.so.1.3.1 
dihilangkan) /usr/lib/libxmms.so.1 
Installed-Size: 3500 (Ukuran 1. Dengan teks editor, buat file 
paket di sistem dalam kb. Cara postrm, dan letakkan di direktori 
 Lontilia | hnieioelnah Fire 


Ini adalah XMMS MP3 Player versi 1.2.10 | Iki aplikasi XMMS sing nggo muter musik koyo 
Winamp | This is the XMMS MP3 Player version 1.2.10 (www.namakutux.blogspot.com 


| 


Installation finished 
aa ani 


Package 'umms-1.2.10.deb' was installad 
« Terminal 
Automatically close after the changes have been successfully applied kk 


Gambar 3. Paket software berhasil diinstalasi dengan gDebi. installer. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX ms 12/2010 53 


TUTORIAL DPKG 


8. Terakhir, jalankan dpkg-deb un- 


DEBIAN yang tadi kita buat. Isi 
dari file postrm adalah sebagai 
berikut: 

#!/bin/sh 

rm /usr/lib/libgdk-1.2.s0.0 


Communication 
Cross Platform 
Database 


rm /usr/lib/libglib-1.2.s0.0 | @ xmi-twig-tools 
| 


@ xmito 


DO @ xmitoman 


rm /usr/lib/libgmodule-1.2.80.0 
rm /usr/lib/libgthread-1.2.80.0 


1:3 32-3ubuntul 
00212 
04-2 simple 


Debug 
Development 
Documentation 
Editors 


rm /usr/lib/libgtk-1.2.s0.0 


(1@ xnest 
DO xx 


aa " D0 @ xorgdev 


rm /usr/lib/libxmms.so.1 
Kemudian, jadikan kedua file 
tersebut menjadi  executable 
dengan Terminal (dengan asumsi 
kerja di home): 

$S chmod #x xmms-1.2/DEBIAN/ 


ah On semerateg, 


Customn Filters 


postinst 


S chmod #x xmms-1.2/DEBIAN/postrm Scarch Results 


tuk membangun paket deb (den- 
gan asumsi kerja di home), (lihat 


Gambar 2): 
$ sudo dpkg -b xmms.1.2.10 


Catatan Tambahan: 
1. Yang paling penting, kita harus 


6780 peckages leste, 1344 installed, O broken. O to installtupgrade, O to remave 


9. Sekarang, 


xmms.1.2.10.deb 

kita bisa memiliki 
satu paket tunggal paket xmms- 
1.2.10.deb yang bisa kita instalasi 
dengan praktis di sistem terbaru 
Ubuntu (lihat Gambar 3). Setelah 
berhasil di instalasi, kita bisa me- 
lihat informasi paket XMMS 1.2 
hasil pemaketan ulang dengan 
tanpa cacat (Gambar 4), dan juga 
kita bisa menjalankan XMMS 1.2 
tersebut dengan sempurna tanpa 
error (Gambar 5). 


sangat paham dengan software 
yang akan kita paket ulang/ 
bangun, dalam hubungannya 
dengan pustaka. Jika software 
yang kita butuhkan masih ada 
di repositori official, gunakanlah 
software dari repositori official. 
Langkah ini hanya untuk software 
yang sudah tidak lagi didukung 
atau yang belum didukung oleh 
repositori official Ubuntu. Jika 
kita tidak terlalu paham dengan 
software yang akan kita paket 


211.63uburtu7 Nested 
1754Subuntul 11754#Subuntul XOrgX 
117545Subuntul —theXxOr 


" 


Ini adalah XMMS MP3 Player versi 1.2.10 | Iki aplikasi XMMS 
Status sing nggo muter musik koyo Winamp | This is the XMMS MP3 
Player version 1.2.10 |(www.namakutux.blogspot.com 


Ini adalah XMMS MP3 Player versi 1.2.10 | Iki aplikasi XMMS sing nggo muter 
musik koyo Winamp | This Is ttve XMMS MP3 Player version 1.2.10 | 
www.namakutax blogspot.com 


Gambar 4. Informasi paket terbaca sempurna di Synaptic Package Manager. 


ulang dan berhubungan dengan 
pustaka yang digunakan oleh 
software lain, maka dikemudian 
hari kita bisa membuat beberapa 
software lain tidak bekerja karena 
kita telah menghapus beberapa 
pustaka yang dipakai bersama. 


. Langkah ini bisa juga digunakan 


untuk memodifikasi paket Debian, 
sebagai misal untuk menyeder- 
hanakan tingkat dependensi yang 
mungkin terlalu rumit (karena 
terikat begitu pakem dengan versi 
tertentu). Tentu saja kita harus 
paham dengan hal tersebut. 


3. Langkah ini bisa dipakai untuk 
membangun paket Debian dari 
software yang kita buat langsung 
dari scracth. 

4. Langkah ini bisa dipakai untuk 
memaket ulang paket RPM atau 
TGZ ke paket Debian sebagai al- 

hb ternatif dari tool Alien. Kelebi- 
han dari langkah ini, tentu saja 
kita bisa mengumpulkan bebe- 
rapa pustaka dan binari ke dalam 
satu file tunggal paket instalasi 
software, sehingga praktis untuk 
didistribusikan. 

Demikianlah tip bagaimana mem- 
bangun dan memaket ulang Debian. 
Semoga bermanfaat dan menam- 
bah kepraktisan kita dalam bekerja 
menggunakan desktop Ubuntu.M 

Alwan Rosyidi (whitecrow87 @yahoo.co.idJ 


1. Metalliza - Blarkened 
2 Metallica - Dyers Pipe 
1. Metallica - Eye cf Belvsidar 


ID 01:08 “TALI - Sd Itekal 
“ — 2 “Manapt 20 kan 
“fa 


Gebian 5. Metallisa - The Shortest Ftrtrw 
&, Matallisn - To Live Ik To Cie 


Liu 


Gambar 5. Software XMMS hasil paket ulang sempurna dijalankan tanpa error. 


54 12/2010 W INFOLINUX www.infolinux.web.id 


TUTORIAL GIT 


it adalah sistem kendali kode sumber (revision control system, atau version 


control system, atau VCS). Git kali pertama didesain dan di-coding oleh 


Bapak Linux sendiri, Linus Torvalds, tahun 2005, untuk menggantikan VCS 


komersial BitKeeper yang kala itu digunakan untuk mengatur kode sumber 


Berbeda dari sistem kode sumber 
yang sudah terlebih dulu populer se- 
belumnya, yaitu CVS dan Subversion, 
git, tidak bersifat tersentralisasi me- 
lainkan terdistribusi. Artinya, setiap 
pengembang tidak hanya menyimpan 
working copy di komputer lokalnya, 
tapi juga menyimpan repositori, yang 
berisi sejarah lengkap perubahan. 
Sementara di sistem tersentralisasi, 
hanya ada satu repositori tunggal 
(umumnya di server yang dapat diak- 
ses oleh semua pengembang lewat ja- 
ringan). 

Karena masing-masing pengem- 
bang memiliki repositori, maka komit 
dapat dilakukan secara offline di re- 
positori lokal di komputer sendiri, 
tidak harus terhubung ke repositori 
sentral di jaringan. Saat ingin ber- 
tukar/mensinkronisasi hasil kerja de- 
ngan pengembang lainlah, baru kita 
terkonek ke jaringan dan melakukan 
merging atau patching. 


Sistem Manajemen Data Berbasis 
git 

Git tidak hanya bisa digunakan 
oleh pemrogram untuk mengatur 
kode sumber program, melainkan 
juga oleh “pemakai biasa” untuk 
mengatur berbagai jenis data lain. 
Karena kecepatannya, tingkat kom- 
presi/kompaksitas data yang bagus 


(dibandingkan VCS lain), akses mu- 
dah menggunakan command line (ti- 
dak harus client/server), dan penyim- 
panan yang murni berbasis file (tidak 
menggunakan sistem database/S@L), 
maka git populer dijadikan basis un- 
tuk sistem backup, contohnya oleh 
program gibak, bup, eigenclass. 

Pada artikel ini, penulis akan 
menjelaskan sistem sendiri berbasis 
git yang sudah digunakan sekitar 
hampir setahun terakhir ini, un- 
tuk menyimpan semua data pribadi 
di komputer (terkecuali data biner 
yang besar-besar seperti file video/ 
musik dan program/image CD/DVD). 
Sistem ini cukup sederhana, hanya 
menggunakan git dan beberapa skrip 
Perl yang pendek. Dapat Anda adop- 
si atau jadikan dasar untuk mengem- 
bangkan sistem sendiri. 


Persyaratan 

Artikel ini mengasumsikan Anda 
sudah familiar dengan dasar-dasar 
penggunaan VCS (contohnya CVS 
atau Subversion), juga cukup nya- 
man bekerja lewat shell command 
line. Jika belum, ada banyak artikel 
tutorial di web/majalah yang dapat 
Anda jadikan acuan terlebih dulu. 
Anda juga bisa melihat manpage 
gittutorial yang memaparkan dasar- 
dasar penggunaan git. 


Sistem Linux yang Anda pakai 
juga sudah harus diinstali git (di 
Debian/Ubuntu ini dapat dilakukan 
dengan perintah sudo aptitude install 
git atau sudo apt-get install git-all). 
Semua distro modern seharusnya su- 
dah menyediakan paket git. 

Skrip-skrip Perl yang diberikan 
di artikel ini membutuhkan bebe- 
rapa modul CPAN (dapat dilihat di 
baris-baris awal skrip yang diawali 
perintah use). Semua modul yang 
dibutuhkan dapat diinstal menggu- 
nakan perintah cpan, lalu mengetik- 
kan notest install NAMA MODULE 
atau install NAMA MODUL. Jika 
Anda mengalami kesulitan men- 
jalankan skrip Perl atau menginstal 
modul CPAN, silakan menghubungi 
penulis. Anda juga bisa bertanya 
ke milis id-perl@yahoogroups.com, 
http://groups.yahoo.gom/group/id- 
perl. 

Setelah Anda meng-download 
skrip-skrip Perl yang diperlukan (li- 
hat bagian Link), lakukan chmod 4x, 
dan taruhlah di lokasi yang tercan- 
tum dalam PATH Anda (misalnya di 
/usr/bin, atau di -/bin jika direktori 
itu tercantum dalam PATH). 


Latar Belakang/Kebutuhan 
Saya bekerja di dua komputer/net- 
book atau lebih. Ada komputer desk- 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 12/2010 55 


TUTORIAL GIT 


top kantor, lalu netbook yang sering 
dibawa-bawa keluar kota/rumah, 
serta komputer desktop rumah (wa- 
lau sebenarnya saat ini saya jarang 
memakai desktop di rumah). Di ke- 
mudian hari, bisa saja jumlah device 
bertambah karena kehadiran ponsel 
pintar/nettop/smartbook/entah apa 
lagi yang berbasis Linux. 

Kadang-kadang saya lupa mem- 
bawa netbook ke kantor, tapi ingin 
tetap bisa bekerja mengerjakan do- 
kumen dan proyek-proyek pemrog- 
raman. Ketika kembali ke rumah, 
saya ingin bisa mentransfer peker- 
jaan dari kantor. 

Namun, kadang-kadang saya juga 
lupa (atau malas) melakukan sin- 
kronisasi. Sepulang dari rumah, saya 
kadang mengerjakan proyek yang 
sama (walaupun untuk hal yang ber- 
beda). Selama bekerja dengan net- 
book di rumah/mal/dsb, saya tidak 
selalu bisa terhubung dengan kom- 
puter/server kantor. Dengan demiki- 
an, saya telah melakukan perubahan 
di dua atau lebih kopi data di tempat 
yang berbeda. 

Data yang saya miliki juga keba- 
nyakan berbentuk teks (kode sumber 
program, catatan/jurnal berbentuk 
.txt, file-file konfigurasi, dsb). 

Kondisi-kondisi ini ideal untuk 
menggunakan VCS terdistribusi ma- 
cam git. 


Prinsip Pengaturan 

Data disimpan dalam beberapa re- 
positori git, masing-masing repositori 
per projek. Contohnya saya memiliki 
repositori notes untuk menyimpan ju- 
rnal/catatan, settings untuk menyim- 
pan berbagai setting sistem seperti 
key SSH, konfigurasi emacs, histori 
shell, dll. Repositori web untuk me- 
nyimpan file-file HTML, gambar, dan 
skrip untuk website pribadi. Ada 
juga repositori-repositori berprefiks 
perl-, misalnya perl-Data-Schema, 
perl-Language-Finance-Bank-ID- 
BCA untuk tiap proyek open source 
yang saya miliki. Selain itu, ter- 
dapat repositori untuk urusan kantor 
(umumnya berisi file-file spreadsheet 
dan dokumen OpenOffice), dll. Saat 


ini, total repositori git yang saya mi- 
liki ada sekitar 60. 

Semua repositori ini disimpan 
di sebuah direktori di bawah home, 
katakanlah di -/repos. Banyak 
pengguna git yang membuat selu- 
ruh home direktorinya sebagai se- 
buah repositori tunggal, namun saya 
kurang menyukai cara ini, dan lebih 
cenderung membuat banyak reposi- 
tori kecil-kecil per proyek karena: 1. 
Lebih mudah mempertukarkan data 
(misalnya: tiap repositori proyek 
open source Perl bisa saya upload ke 
github.com dan dibagikan dengan 
pengembang lain, sementara reposi- 
tori kantor hanya dibagikan dengan 
sesama staf kantor lain): 2. Lebih 
cepat dalam sinkronisasi (tidak perlu 
tiap kali sinkronisasi semua data): 3. 
Lebih mudah memeriksa histori (an- 
tarproyek tidak bercampur) dan his- 
tori juga lebih pendek, dan 4. Tidak 
semua data di home ingin saya ma- 
sukkan ke VCS, file-file hasil down- 
load seperti program atau musik/ 
video, atau file-file log/backup, tidak 
perlu dilacak historinya dengan VCS 
maupun disinkronisasi dengan kom- 
puter lain. 

Beberapa konfigurasi sistem Linux 
tentu saja harus ditaruh di lokasi 
spesifik. Karena itu, -/.emacs saya 
jadikan link simbolik ke -/repos/set- 
tings/.emacs. Demikian juga banyak 
file konfigurasi lain yang ingin saya 
bawa ke mana-mana. Untuk histori 
shell, agar tidak selalu konflik saat 
sinkronisasi, saya memiliki .bash 
history-pcdan.bash history-netbook 
yang saya link ke -/.bash history. 


Membuat 
Pertama-tama, buatlah direktori re- 
pos: 

$ mkdir -/repos 

$ cd -/repos 


Lalu untuk tiap proyek, buatlah 
atau taruhlah repositori git di bawah 
direktori ini. Contoh, di bawah saya 
membuat 3 repositori notes, web, dan 
settings. notes kosong, sementara 
web saya isi file-file yang dikopi dari 
/var/www/. Settings saya isi dengan 


memindahkan beberapa file konfi- 
gurasi yang ada sebelumnya: 
S mkdir notes 
cd notes 
git init 
cd, 
mkdir web 
cd web 
gile init 


cp -va /var/www/s . 


Ur Uk Uk UX Ur Ur Ur Ur 


git add . 

$ git commit -am “impor pertama 
kali" 
ca 


Ur 


mkdir settings 
cd settings 
gi int 

mv -/.emacs . 
mv -/.emacs.d . 
mv / ssh 


mv -/.mplayer . 


Ur Ur Uk Ur Uk Ur Ur Ur 


mv -/.bash history .bash history- 
pc 

$ git add .emacs .emacs.d .ssh 
.mplayer .bash history-pc 

$ git commit -am “impor pertama 
kali" 
sNed! 
In -s repos/settings/.emacs . 
In -s repos/settings/.emacs.d . 


In -s repos/settings/.mplayer . 


Ur Ar Ar “Ur 


In -s repos/settings/.ssh . 


S In -s repos/settings/.bash 


history-pc .bash history 


Kini, setiap kali bekerja membuat 
perubahan/penambahan/penghapus- 
an, jangan lupa untuk secara teratur 
melakukan komit untuk merekam 
sejarahnya dengan git. Contoh, saya 
ingin menambahkan file .gitignore: 

$ cd -/repos/web 

STeckoM ga ba gnore 

$ git add .gitignore 

$ git commit -am “menambah 
.gitignore" 

$ cd -/repos/notes 
STechoknN ga ti gnore 

$ git add .gitignore 

$ git commit -am “menambah 
.gitignore" 


$ cd -/repos/settings 


S echo 'x-! » 
.gitignore 
$ echo '.ssh/known hosts' »» 


56 


12/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL GIT 


Gambar 1. Pembuatan direktori yang dibutuhkan 


.gitignore 

S echo '.emacs.d/auto-save-list' »» 
.gitignore 

$ git add .gitignore 

$ git commit -am “menambah 


.gitignore" 


Contoh lain, menghapus/meng- 
ganti/menyunting file HTML: 

$ cd -/repos/web 

$ git mv november.html nopember. 
html: # rename 

$ git rm -r gambar2009 

» # rm saja juga boleh 

$ emacs index.html 

j # edit file 

$ git commit -am “ganti nama file, 


buang gambar tahun lalu" 


Untuk melihat sejarah perubah- 
an, Anda dapat menggunakan “git 
log”. Untuk mengembalikan sebuah 
file yang salah sunting ke versi ter- 
komit terakhir, gunakan “git check- 
out NAMAFILE”. Silakan lihat 
manual git untuk semua perintah- 
perintah lain (yang mana jumlahnya 
banyak!). 


Sinkronisasi Antarkomputer 

Dengan menyimpan semua repositori 
di lokasi yang tertentu, kini mudah 
melakukan otomasi untuk sinkro- 
nisasi/backup/dsb untuk seluruh re- 
positori kita. 


Skrip status-repos 

Skrip status-repos digunakan untuk 
mengecek status (“git status”) tiap 
repositori di -/repos. Skrip ini digu- 
nakan oleh 2 skrip lainnya, sync-re- 


Gambar 2. Isi skrip sync-repos 


pos dan backup-repos, untuk memas- 
tikan status repositori telah “bersih” 
(semua pekerjaan telah dikomit). Wa- 
laupun sebetulnya tidak wajib bersih 
dan proses ini bisa dilewat, namun 
sinkronisasi repositori yang “kotor” 
cenderung lebih bermasalah. 

Default-nya, jika dijalankan, sta- 
tus-repos akan melaporkan reposito- 
ri-repositori mana yang perlu komit, 
atau mengandung file yang belum 
ditambahkan ke repositori. Jika 
semua sudah bersih, tidak ada out- 
put. Untuk meningkatkan verbositas 
output, gunakan: 

$ sync-repos --log level-DEBUG 


Skrip sync-repos 
Skrip sync-repos berguna untuk men- 
sinkronisasikan semua repositori git 
yang ada di -/repos ke tempat lain. 
Pada intinya, yang dilakukan adalah 
melakukan “git pull” untuk setiap 
branch dari setiap repositori. Jika di 
lokasi tujuan repositori belum ada, 
terlebih dulu dikopi dengan rsync. 
Jika di repositori tujuan branch be- 
lum ada, akan dibuat dulu dengan 
“git branch NAMABRANCH”. 
Untuk mensinkronisasikan ker- 

jaan dari netbook ke PC misalnya, 
yang saya lakukan biasanya adalah 
melakukan mount dengan sshfs di 
netbook: 

$ sshfs stevengpc:/home -/home-pc 

$ sync-repos --dest-/home/home-pc/ 

repos --log level-INFO --delete 


$ fusermount -u -/home-pc 


Jika terjadi konflik, maka skrip 
sync-repos akan berhenti dan mem- 


beri kesempatan pada kita untuk me- 
nyelesaikan dulu konfliknya dengan 
git. Setelah itu, silakan ulangi men- 
jalankan skrip sync-repos. 


Skrip backup-repos 

Skrip terakhir, backup-repos, dapat 
dipakai untuk mem-backup -/repos 
ke tempat lain, seperti flash disk atau 
harddisk portabel. Sebetulnya -/re- 
pos dapat juga dikopi/rsync secara 
langsung, namun skrip ini hanya 
mengkopi .git/ dari tiap repositori, 
karena direktori .git sudah berisi 
semua sejarah perubahan maupun 
versi terakhir dari tiap file/direktori. 
Ini mengirit tempat (penting karena 
flash disk umumnya saat ini hanya 
berukuran 4-16 GB). 

Jika suatu saat harus melakukan 
restore dari backup, kita tinggal 
melakukan kopi/rsync dari backup 
kembali ke -/repos, lalu di tiap re- 
positori git mengetikkan: 

$ cd -/repos/notes 


$ git checkout . 
# dst. 


Untuk me-restore kembali file-file 
dari .git/ di tiap repositori. 


Link 

Skrip-skrip: 

@ http://people.masterweb.net/ste- 
ven/files/sync-repos, 

@ http://people.masterweb.net/ste- 
ven/files/backup-repos, 

@ http://people.masterweb.net/ste- 
ven/files/status-reposa 

Steven Haryanto (steven@masterweb.net| 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX s 12/2010 57 


WORKSHOP OFFICE 


Hitung Produksi Per Jam 


PT. Maju Mundur ingin menghitung berapa jumlah 
produksi masing-masing karyawan dalam setiap jam kerja. 


Sebagai bahan ilustrasi, PT. Maju Mundur memiliki 
data seperti pada Gambar 1. Untuk memasukkan data 
waktu pada kolom B, misalnya jam setengah enam, di- 
ketikkan 06:30, lalu tekan Enter. Demikian seterusnya. 


Leraam ui 


Lana 


Setelah mengetikkan semua data seperti yang terdapat 
pada Tabel Blok sel D5:D10. 


Masukkan formula: -C5/(B5“24), lalu tekan 
, Pena sehingga didapat hasil pada sel D5. Un- 
tuk meng-copy rumus yang berada di sel D5 sampai ke 
D10, Anda cukup mengarahkan kursor ke posisi pojok 
kanan bawah dari sel D5 hingga kursor menampilkan 
tanda #, setelah itu tarik kursor ke bawah untuk meng- 


Pak Kardi ingin membuat perhitungan diskon 20Yo untuk 
sejumlah barang yang terdapat di toko kelontongnya. 


Sejumlah barang yang terdapat pada toko kelontong 
Pak Kardi dapat dilihat pada Gambar 1, seperti terli- 
hat di bawah ini. , 


Besarnya diskon pada sel C3 ditulis -20”6, karena akan 
dipergunakan untuk mengurangi harga satuan yang 
terdapat di kolom B. 


copy rumus pada sel D5 hingga ke sel D10. Proses ini akan 
menampilkan hasil seperti Gambar 2. 


Format tampilan angka pada kolom D agar hanya ter- 

dapat dua bilangan di belakang koma. Untuk melaku- 
kan hal ini, drag sel dari D5 hingga D10, lalu pilih menu 
Format | Cells. Dari halaman Format Cells, pilih Tab 
Numbers, lalu isikan nilai 2 di Decimal places, dan nilai 1 
di Leading zeroes. Setelah itu, klik OK. 


Dari hasil seperti di Gambar 2, didapat kesimpulan ka- 
lau karyawan yang bernama Sapi'i merupakan karya- 
wan yang paling tinggi produktivitasnya, dengan meng- 
hasilkan 2,10 nilai produksi setiap jamnya. Dengan ini, 

Sapi'i berhak mendapat bonus lebih dari perusahaan. 
Supriyanto Xsupriyanto@infolinux.co.id» 


Blok sel C5:C10, lalu pada Formula Bar ketikkan for- 
mula: -B54(B5“$C$3). Lanjutkan dengan menekan 
«CtritEnters. 


Setelah menekan Enter, kini pada sel C3 akan terlihat 
Daftar Harga Satuan yang telah dipotong diskon 2046. 
Tarik kursor ke bawah untuk meng-copy rumus pada sel 
C5 hingga ke sel C10. Proses ini akan menampilkan hasil 
seperti Gambar 2. 


Mena En Pn IN NO Un 
. 


7 FT I 7 Tr 
1 bata Harga Batuan dan Warga setelah Discoura 

aj 

: 


Supriyanto Xupriyanto @infolinux.co.id 


58 12/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP OFFICE 


Konversi Nilai Mata Uang USS ke Rp 


Berikut konversi daftar harga printer yang berasal dari 
mata uang US$ ke mata uang rupiah. 


1 Untuk tahap awal, Buatlah tabel seperti yang terdapat 
pada Gambar 1.- 


Kian ame 7 aa Permen maan TE Aa Ina Fa Fe maa Aa 
jam 

kene kami 5 aa Prretei muat Sl dn ko Fae sean Ud 7 
Kan Remi | 170 Foreman sent IE ag bar P0 Pee met 4 Ai 


kem 4 an Prnabai “mad Wi an bara Fe mat 4 ba! 


MALAKA AKAAAN 


Pada worksheet yang terdapat pada Gambar 1, nilai 
tukar yang berlaku saat ini diletakkan pada sel D3. Se- 
bagai contoh di sini, nilai kurs US$ 1 ke rupiah adalah 
Rp9200. 


Saat ini, Body Mass Index (BMI) menjadi standar dalam 
kalkulasi berat ideal dari seseorang. 


Untuk mendapatkan nilai BMI, digunakan rumus be- 
1 rat badan (dalam kg) dibagi dengan kuadrat dari tinggi 
badan dalam meter. Atau dalam rumus dapat ditulis seba- 
gai: BMI - (berat badan dalam kg) / (Itinggi badan dalam 
meter)“Jtinggi badan dalam meterJ). Sebagai contoh, be- 
rat badan adalah 80 kg, dan tinggi badan 170 cm. 


Setelah didapat nilai BMI, maka dapat diketahui apakah 
seseorang itu kekurangan berat badan. Jika BMI - «18.5, 
berat badannya normal jika BMI - 18.5—24.9, kelebihan be- 
rat badan jika BMI - 25-29.9, dan obesitas jika BMI «- 30. 


Pada sel B6 untuk mengetahui berapa berat badan 
2 PN digunakan formula: -(B4-100)"0.9. Pada sel B7 
untuk mengetahui berapa berat badan maksimum, keti- 
kan formula sebagai berikut: -B4-100. Pada sel D6, un- 
tuk mencari tahu berapa selisih antara berat badan Anda 
dengan berat badan ideal, ketikkan formula: -B5-B6. 
Pada sel D7, untuk mencari tahu berapa selisih antara 
berat badan Anda dengan berat maksimum yang direko- 


Setelah mengetikkan semua item seperti pada Gambar 
1, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan nilai 
tukar dari dollar ke rupiah. Beralih ke sel G6. Pada for- 
mula bar, ketikkan -E6“$D$3, lalu tekan Enter. Maka 
akan didapat hasil konversi dari nilai dollar yang ter- 
dapat di sel E6, menjadi rupiah yang terdapat di sel G6. 


TA Wa kursor ke bawah untuk meng-copy rumus pada 
sel G6 hingga ke sel G16. Proses ini akan menghasilkan 
konversi nilai dollar ke rupiah untuk semua row. 


5 Lama 1! 


La «| 


Ta z 
MOWVENI MELAI DOLLAN KE RUPAN 
5 Pe beta S0 ag mn Sa ma 


mendasikan, dengan mengetikkan rumus sebagai berikut: 
2-B5-B1. Pada sel E6 dan E7, hitunglah selisih dalam ben- 
tuk persentase (Yo) dengan mengetikkan formula sebagai 
berikut: -1-B5/B6 dan -1-B5/B1. 


Untuk menghitung BMI pada sel B9, digunakan for- 
mula sebagai berikut: -B5/(IB4/100|“IB4/1001). 


Untuk mendapat kategori 
kita gunakan fungsi IF dengan formula beri- 
kut: -IF(B9x18.5,” Kekurangan berat badan”, 
IF(AND(B9»-18.5, B9x-24.9), “Normal”, IF(AND(B9-- 
25,B9x-29.9), “Kelebihan berat badan”, “Obesitas”))). « 


BMI pada sel B10, 


Supriyanto Xsupriyanto@infolinux.co.id» 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 12/2010 59 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Panggil Fungsi dengan Nama Fungsi 


Kita ingin memanggil fungsi dengan nama fungsi dari 
variabel bertipe str. Dengan demikian, sebagai contoh 
user bisa menuliskan nama fungsi yang ingin dipanggil 
dalam file konfigurasi. 


1 Sebagai contoh, kita memiliki fungsi al) berikut: 
»»»5 def al): 


print "halo dari a' 


Untuk memanggil fungsi al) tersebut, umumnya kita 
memberikan perintah berikut: 
Sa) 


halo dari a 


Bagaimana kalau kita meminta user untuk memasuk- 
kan nama fungsi yang ingin dipanggil dan berdasarkan 
input tersebut, kita menjalankan fungsi yang bersesuaian? 
Contoh: 
»»»5 input - raw input('Masukkan nama fungsi yang ingin 
dijalankan: “) 
Masukkan nama fungsi yang ingin dijalankan: a 
25» input 


va! 


Dengan cara mudah dan cepat, kita bisa mendapatkan 
load average system. 


Kita bisa mempergunakan fungsi getloadavg() dari 
modul os 

255 import os 

»»»5 os.getloadavg 


«built-in function getloadavg» 


Contoh: 
SSS ea 
a - os.getloadavg() 
2 Erseleeie IOS hadrah 


a- () 


555 a 

(0.070000000000000007, 0.050000000000000003, 0.01) 
255 

225 print os.getloadavg. doc 


getloadavg() -» (float, float, float) 


Return the number of processes in the system run gueue 


averaged over the last 1, 5, and 15 minutes or raises 


Kita tidak bisa memanggil dengan cara demikian, 
karena bertipe str: 

255 input () 

Traceback (most recent call last): 
File “cstdin»”, line 1, in cmodule» 


TypeError: 'str' object is not callable 


Meski tidak bisa melakukan dengan cara di atas, na- 
mun kita bisa melakukan dengan cara seperti ini: 

»»5 f - globals() linput| 

553 18 

«function a at 0xb7c95b1c» 

555 Ke) 


halo dari a 


Perhatikan nilai kembalian dari globals(). Nilai kem- 
baliannya akan terlihat sebagai berikut: 
»»» globals() 


('a': «function a at 0xb7c95blc», '£': «function a at 


waMEIaLen Vo Javilikeahn) 18 Aneska “ Jatalliseta 
(bulan) inpub: Na name mal 
“ doc ': None) 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


OSError if the load average was unobtainable 


Untuk informasi selengkapnya, bacalah manual get- 
loadavg (3): 
man 3 getloadavg 


(Of TLOADAWG 3 050 Library Pusetisns Masual 


get syiten Load averagas 


tin Lude Sub. h 


it 
@rtlaadegi doeble londerg| |). int nelemi 


turma the sunda 
1e samples 
€ 3 samples 


tites in the 1yatem run geeee awerag 
0 successive eLements 
Ike Last 1, $, and 18 


Load average wi mobtainable 
1 returned 


1 is returned: otheruise, the sumber of samples 


| tunctisn appeared in 4. J0SO-Reno, This function is aeailable in glite 


1-1001. Present on the HSOs and Sotaris 


6e(5,| feature test macros() 


June 4, 1993 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


60 12/2010 mw INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Python menyediakan cara mudah untuk mendapatkan 
nama processor (CPU). 


Untuk mendapatkan nama processor, kita bisa meng- 
1 gunakan fungsi processor() dari modul platform. Apa- 
bila gagal, string kosong akan dikembalikan: 
25» import platform 
»»» platform.processor 


sfunction processor at 0xb7c771b4» 


Contoh: 


»»» platform.processor ( 


“Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz' 

Kita dapat juga membaca dari /proc/cpuinfo (spesifik 
aa 

SSS Cous Jll 

»»»5 info - open('/proc/cpuinfo' ) .readlines () 
SSoNtori in ainto 

temp - i.split(':”") 

if len(temp) -- 2 and templOJ.strip() -- 
name' : 


cpus.append (temp 1) 


Mendapatkan Modul-modul yang Di-load 


Ingin mengetahui modul-modul apa saja yang telah di- 
load? 


Kita bisa mempergunakan sys.modules seperti contoh 
berikut (bertipe dictionary): 
255 import sys 


222 sys.modules 


(“copy reg': «module 'copy reg' from '/usr/lib/ 
python2.5/copy reg.pyc'», ' main ': cmodule ' main ' 
(built-in)», 'site': cmodule 'site' from '/usr/lib/ 
python2.5/site.pyc'», ' builtin ': cmodule ' 
builtin ' (built-in)», 'encodings' : xmodule "'encodings' 
from '"/usr/lib/python2.5/encodings/ init .pye'», 
“encodings.encodings' : None, 'posixpath' : module 


“posixpath' from '/usr/lib/python2.5/posixpath.pyc' », 


“encodings.codecs' : None, 'encodings.latin 1' : cmodule 


“encodings.latin 1' from '/usr/lib/python2.5/encodings/ 


latin l.pyc'», 'os.path': cmodule 'posixpath' from "'/ 
usr/lib/python2.5/posixpath.pyc'», ' codecs': «module 
“codec (buatin), MistatKemodule nista MErom 
“/usr/lib/python2.5/stat.pyc'», 'zipimport': «module 
“zipimport' (built-in)», 'warnings' : «module 'warnings' 


from '/usr/lib/python2.5/warnings.pyc'», 'encodings. 


& 


I 


Pentium (R) 


& 


22 cpus 


“ Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz/n', ' Intel(R) 


4 CPU 2.80GHz/n'J 


Sa 


types": 
usr/lib/python2.5/UserDict.pyc' », 


Is 
“encodings', 


“encodings.codecs' 


1 


types", 
'types', 


“encodings.aliases', 


3 


Mcodees, 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


An 


“UserDict' 


None, 'UserDict': xmodule rom! 


“sys': «module 'sys' 


Untuk mendapatkan nama modul saja: 
225» sys.modules.keys () 


Cop ate “oo wea 1 TENCOY, Yo Igthllkesya 1 


“encodings.encodings', 'posixpath', 


Vencodings, latar NOS path, 


“stat', 'zipimport', 'warnings', 'encodings. 


“UserDict', 'sys', 'codecs', 'readline', 


Meypes Signal neca che MA pose, 


“Vexceptions', 'os'J 
Menguji: 


25» “platform' in sys.modules.keys ( 


False 


255 


22» import platform 


255 


253 


“platform' in sys.modules.keys () 


Insta 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 12/2010 61 


WORKSHOP DISTRO 


Gara Gepat Menginstal Ubuntu 


Umumnya, Linux seperti Ubuntu diinstal melalui CD atau 
DVD. Saat instal, Ubuntu mengakses Internet untuk meng- 
update atau menambahkan program, sehingga waktu in- 
stal kadang jadi lama. Berikut ini beberapa tip dan triknya. 


Workshop ini menggunakan file iso CD Ubuntu 10.10 Net- 
book Remix Edition yang diinstal pada komputer kelas 
Intel Atom N270. Namun, langkah-langkah dan penjela- 
san workshop ini dapat digunakan untuk varian/turunan 
Ubuntu lain seperti BlankOn, dan juga dapat dijadikan 
acuan untuk distro Linux yang lain. File iso CD yang di- 
jadikan bahan workshop ini tersedia dalam DVD InfoLI- 
NUKX 12/2010 atau hasil download dari www.ubuntu.com. 


Catatan: 

Workshop ini tidak membahas semua langkah demi lang- 
kah proses instalasi Ubuntu, karena sudah sering dibahas 
di majalah InfoLINUX. Jika Anda menemui kesulitan, 
hubungi penulis melalui e-mail: rus@infolinux.co.id. 


Booting dengan Flash Disk 

File iso CD/DVD bukan berarti harus dibakar (burn) ke 

CD/DVD. Kita dapat menggunakan flash disk yang uku- 

rannya di atas ukuran file iso untuk booting Linux Live- 

CD. Paling tidak ada, tiga kelebihan flash disk untuk uru- 

san booting Linux ini, yaitu: 

1. Kecepatan komputer dalam membaca flash disk umum- 
nya lebih tinggi dari kecepatan membaca CD/DVD. 

2. Kita dapat menyimpan data ketika bekerja dengan Live- 
CD yang dipasang ke flash disk, sedangkan Live-CD ber- 
bentuk CD/DVD tidak dapat menyimpan data. 

3. Hampir semua jenis komputer memiliki port USB untuk 
flash disk, tapi belum tentu memiliki drive CD/DVD. 


Tentu ada kelemahan komputer tanpa drive CD/DVD, 
yaitu tetap membutuhkan bantuan komputer lain yang 
telah terinstal Linux atau memiliki drive CD/DVD untuk 
membuat startup disk. 

Berikut ini langkah-langkah membuat startup disk 
dengan flash disk: 

1. Jalankan program usb-creator-gtk melalui menu 
System | Adminitration | Startup disk creator. Tam- 
pilannya seperti Gambar 1. 

2. Pilih nama iso CD/DVD yang akan dipasang ke flash 
disk. Contoh di Gambar 1 ini menggunakan file iso 
ubuntu-10.10-netbook-i386.iso yang diambil dari DVD 
InfoLINUX 12/2010. 

3. Masukkan flash disk yang masih memiliki ruang ko- 
song, minimal sama dengan ukuran file iso. Misalnya 
untuk ubuntu-10.10-netbook-i386.iso dapat menggu- 
nakan flash disk berukuran minimal 1 GB. 


To try or Install Ubuntu from a removable disk, It needs to be set up asa 
startup disk. 


Source disc Irnage (Iso) or CD: 


CD-Drive/image OS Version Size 
“9 /media/501b615f-658-42b,.. Ubuntu-Netbook 10.10"... 695.9 MB 
Other... 

Disk to use: 

Device Label Capacity Free Space 

UV /devjsdb Kingston DataTravele... 3,7 GB 

U /dev/sdb1 4.0 GB Filesystem 3768 19GB 
Erase Disk, 


128.0 MB 


Discarded on shutdown, unless you save them elsewhere 
DGose —— (ioknisintonoiki) 


Gambar 1. Tampilan Startup disk creator. 


ip.) 


4. Jika masih ada sisa ruang flash disk, program akan 
menawarkan pembuatan ruang untuk menyimpan data 
dokumen kerja dan file setting dengan ukuran mulai 
dari 128 MB, pada pilihan “Stored in reserved extra 
space”, seperti terlihat di Gambar 1. 

5. Jika flash disk telah berisi banyak data sehingga tidak 
muat untuk membuat startup disk, Anda diberi kesem- 
patan untuk menghapus seluruh isi Flashdisk. 
Perhatian: 

Pastikan tidak ada data penting yang belum di- 
backup (disimpan ke harddisk atau flash disk lain). 

6. Untuk memulai pembuatan startup disk, klik Make 
Startup Disk. Lalu, tunggu beberapa saat sehingga ada 
pesan bahwa pembuatan startup disk telah selesai. 

7. Tancapkan flash disk itu untuk booting komputer, 
dengan lebih dahulu mengatur BIOS komputer agar 
dapat boot dari USB flash disk. 


Menginstal tanpa Jaringan 

Salah satu kelebihan Linux modern seperti Ubuntu 
adalah secara otomatis meng-update atau menambah- 
kan program saat instal. Kelebihan ini sangat berman- 
faat, jika kita memiliki akses Internet yang cepat, dan 
ingin menginstal Linux secara lengkap. Program yang di- 
download saat instal itu biasanya terkait dengan update 
database program yang tersedia di repository, perangkat 
keras yang driver-nya belum terdapat di CD/DVD, atau 


62 12/2010 mw INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP DISTRO 


paket bahasa jika kita memilih bahasa bukan default atau 
yang tidak menjadi bawaan. 

Langkah mudah untuk mempercepat instal tanpa ja- 
ringan ini adalah dengan mencabut kabel jaringan dan 
mematikan wireless atau tidak menyambungkan kompu- 
ter ke jaringan apa saja. Jika jaringan telah tersambung, 
cara mematikannya dengan klik kanan icon jaringan 
(tanda dua panah ke atas dan ke bawah di panel atas sebe- 
lah kanan), lalu hilangkan tanda centang pada “Enable 
Networking” seperti Gambar 2. 


Gambar 2. Cara mematikan jaringan. 


Berikut ini beberapa alasan atau batasan dalam ke- 
adaan seperti apa kita tidak harus mengakses jaringan 
ketika menginstal Linux: 

@ Kita punya jaringan yang terhubung ke Internet, tapi 
kecepatan akses Internet lambat. 

@ Kita punya akses Internet cepat, tapi ingin proses in- 
stal cepat selesai. Update atau instal program baru 
akan dilakukan di waktu lain. 

@ Kita telah memiliki repository lokal atau memiliki 
kumpulan paket tambahan (EXTRAS), seperti yang 
tersedia di DVD InfoLINUX. 


Memanfaatkan Repository atau EXTRAS 

Ubuntu tidak otomatis dapat memutar lagu MP3 dan be- 
berapa format multimedia lainnya. Jika memiliki akses 
Internet yang cepat dan murah, Anda dapat memanfaat- 
kan server repository di Internet untuk menambahkan 
paket program. Caranya, jalankan Ubuntu Software 
Center yang tampilannya seperti Gambar 3. 


lalui menu System | Adminitration | Synaptic Package 

Manager. 

Anda dapat memanfaatkan kumpulan paket atau re- 
pository Ubuntu yang tersedia dalam DVD InfoLINUX 
12/2010. Berikut ini langkah-langkahnya: 

@ Copy file ubuntu-10.10.tar.gz yang tersedia dalam 
direktori EXTRAS DVD InfoLINUX 12/2010 ke di- 
rektori /home/username/ (ganti username dengan 
nama login Anda), lalu klik dua kali icon file itu, dan 
ekstrak ke direktori /home/username/ juga. 

@ Klik Edit | Sources, lalu ketikkan password Anda 
jika diminta. Kosongkan semua pilihan repository In- 
ternet bawaan, seperti yang ada di Gambar 4. 


Ubuntu Software | Other Software Updates Authentication Statistics 
Downloadable from the Internet 
Canonicalsupported Open Source software (main) 
Community-maintained Open Source software (universe) 
Proprietary drivers for devices (restricted) 


Software restricted by copyright or legal Issues (multiverse) 


Download from: | Main server ” 


Installable from CD-ROM/DVD 


Cdrom with Ubuntu 10.10 'Maverick Meerkat 
. 


1 


Gambar 4. Daftar repository atau sources. 


@ Klik bar Other Software seperti Gambar 5, lalu klik 
Add untuk menambahkan alamat repostory lokal. Pada 
baris APT line masukkan “deb files:/home/username 
ubuntu-10.10/“ (tanpa tanda petik, ada spasi antara 
deb dan files, dan spasi antara username dan ubuntu- 
10.10), lalu klik Add Source. Program akan otomatis 
meng-update database paket yang ditambahkan. 


Oem Department 
Aa ang £ — wa Ie sem 
Ag roma Ri cmn Mcm 
On 8 Ba ata 
W —a ae cum Menma 
O senen 
#esturet Wrat New 

| ) 


Gambar 3. Ubuntu Software Center. 


Pada Ubuntu Netbook, tersedia icon nomor enam dari 
atas untuk menjalankan Ubuntu Software Center. Pro- 
gram sejenis adalah synaptic, yang dapat dijalankan me- 


Ubuntu Software | Other Software Updates Authentication Statistics 


Canonical Partners 
Software packaged by Canonical for their partners 


Canonkal Partners (Source Code) 
Software packaged by Canonical for their partners 


Independent 
Provided by third-party software developers 


Independent (Source Code) 
Provided by third-party software developers 


Gambar 5. Menambahkan respository lokal. 


Sekarang, Anda dapat menambahkan program dari 
repository lokal melalui Ubuntu Software Center. Jika 
suatu saat Anda ingin menambahkan paket dari reposi- 
tory di Internet, kembali aktifkan (beri centang) Sources 
yang ada di Gambar 4. 

Rusmanto (rus@infolinux.co.idJ 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 12/2010 63 


Bi 


Ingin mendapatkan hadiah 
ELEPHANT MOUSE 
BLUETOOTH DESTINY? 


ASIARAYA 
COMPUTRONICS 
menyediakan 1 buah 
ELEPHANT MOUSE 
BLUETOOTH DESTINY 
untuk 1 orang pemenang. 
Baca keterangannya di 
bawah ini. 


Ci Ia XP IC PNY CMC 
JS cZwOwccSIr CYO-HI 
mo CO EC IC bo s2 
Oo (GO EL Be ee GM 
Cr wPYWUWAPC LACCu 
Oo Cent O Cm Cuci Cc 
mM CA ee IC ADP ear 
vuCubCcxe2 MUOOu »Cc 
OcCcCcCwywO-HwywCr LYZCH 
Ge 3 Kemis Ma Gal Ke 1 EA: Ga Kena Me Ken atap an dag 
ra ag OI can ss Ka Ne Nas: Yg Ra 
CcCZ-/wwUrPL-iPUrCYUww 
GE BAG Oo JI al DA 
Ga ae CmM ut OOC oa COC Ce nX 
CcucCcSbrCY-|HCAZCU-u 


Caranya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi beberapa nama distro Linux. Arah tulisan bisa berupa horisontal, vertikal, maupun 
diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Apa turunan distro dari beragam distro yang tersembunyi pada gambar di atas? 


A. Fedora B. openSUSE C. Ubuntu 

Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUXxspasi-12xspasi-|Jawaban A/B/C|xspasi-Nama 
Contohnya: LINUX 12 A Budi Santosa SB Wewe 1x1 
Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 7669 (tarif Rp2000----/SMS berlaku untuk semua operator). sae ten x | 


Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta, 10430. 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 24 Desember 2010. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 02/2011. 


Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi InfoLINUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 
co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi InfoLINUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 9.30-16.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 


64 12/2010 w INFOLINUX www.infolinux.web.id 


MAKIN DEKAT 
DENGAN ANDA 


LUAR JAWA Medan: Pustaka Obor 
061-4145622 @ Pekanbaru: Jack 0761- 
27706 » Padang: Taman Bacaan 0751- 
35150 « Palembang: TB Sriwijaya 0711- 
320679 @ Jambi: Gloria 0741-23360, 
Elieson 0741-24424 e Bengkulu: TB 
Zaldy 0736-24291 « Pangkal Pinang: 
Supermini 0717-423973, Idris Hadi 0717- 
424547 e@ Tanjungkarang: Tohoma 0721- 
261839, Intisari 0721-64026 e Pontianak: 
Angkasajaya 0561-734689, Ridho 0561- 
3 . 775843 @ Balikpapan: TBTerang 0542- 
s 421301, Antra 0542-396003 @ Samarinda: 

BELAJAR EDITING Aziz 0541-260235, A.Terang 0541-741768 
— » Banjarmasin: Naprin Budhi 0511-65475 


MUSIK SENDIRI : 
X ErakBA Hubungi: e Palangakaraya: Fathir 0536-28317 
- nm - - - Makasar: Telly 0411-321795, IndahJaya 
SOFTWARE ANALISIS | Sirkulasi Pinpoint Publications (DPKU) 1411-330707 « Kendari: T2 Ade o201- 
FILE LOG APACHE... 21613 @ Palu: Ramedia 0451-421218, 


Telp: (021) 4682-681 6, 1079-6499 Masrun 0451-423805 » Manado: Lok 
Fax: (021) 4682-8919 Te 
e-mail: sirkulasi@pcmedia.co.id Tana Gunting Seung dan amadan 


Mataram: Titian 0370-622188 « Kupang: 
Rapi 0380-832033 


PA aa ea ea . PULAU JAWA Cilegon: Torpedo 


FORMULIR BE R | ANGGANAN Agc 0254-391460 « Serang: Estica Agc 


0254-202292 « Bandung: Alphabet Agc 
022-6006000, Gunaraya 022-4232513, 


DENGAN OVO 8 GB 


DATA PRIBADI Wahyudin Agc 022-6011414 @ Garut: 
21: aa 2 Monita Agc 0262-23479 » Tasikmalaya: 
(Pilih dengan tanda V dan isi dengan huruf kapital) Masha Gaes S570pA @ Anak may: 


Iv Saya ingin berlangganan majalah InfoLINUX: Karna Aan Dea a ea Giren ni 
Cirebon Agc 0231-203376 » Tegal: Tegal 


News Agc 0283-356138 @ Pekalongan: 
TB Rajamurah 285- 424463, Fajar Agc 
0285-431466 # Semarang: Erlangga Agc 
024 -8313405, Hartono Agc 024-3545301, 
Adila Agc 024-3560615, Hariani Agc 024- 
3541832, TB Prasojo 024-569561 » Solo: 
TB ABC 0271-644345, Sendang Mulia Agc 
0271-633751 @ Yogyakarta: Hidup Agc 
0274-587921-Lamhaba 0274-541808, 
Togamas, dan Gramedia # Magelang: TB 
Larista 0293-368060 » Purwokerto: TB 
ABC 0281-638344, SHS Agc 0281-622485 
s Surabaya: Kantor Perwakilan 031- 
8291511, Gunung Agung dan Gramedia » 
Malang: Yahya Oentoeng 0341-3410105 
» Kediri: TB Alief 0354-684211 » Jember: 
TB Amanah, Gunung Agung 


Jabodetabek Ul 6 Bulan (6 Edisi) Rp229.500 
Ul 1 Tahun (12 Edisi) Rp432.000 


Pulau Jawa Ul 6 Bulan (6 Edisi) Rp240.000 
(Jateng, Jabar, Jatim) Ol 1 Tahun (12 Edisi) Rp450.000 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| Bali/Sumbar O 1 Tahun (12 Edisi) | Rp540.000 
| Sumut/Kalimantan/Sulawesi Ol 1 Tahun (12 Edisi) Rp558.000 
| . | Indonesia Timur Ul 1 Tahun (12 Edisi) Rp558.000 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


Nama Lengkap: 
Kiat TOKO BUKU JABOTABEK 
Maruzen: Blok M 7268334, Sultan 
Kode Pos: Agung 8307641 « Kharisma: Cijantung 
Telepon: Fax: 87793375, Cinere 7534125, Cilandak 


1 . 78840163, Taman Anggrek 5639343, 
Mobile/ E-mail: Puri 5822629, Pamulang 7445019 
Kalimalang 8601887, Klender 86605956 
» Gramedia: Matraman 8581763, Pondok 
Indah 7506997, Pintu Air 3843800, 
Cara Pembayaran: Melawai 7203445, Gajahmada 2601234, 
Citraland 5606363, Pluit 6683620, Cinere 
7540663, Bekasi 8840401, Bogor 0251- 


Mulai berlangganan Fdisi: 


Transfer ke BCA Cabang Rawamangun 


a/n PT DIAN PASIFIK KOMUNIKASI UTAMA 356341 « Gunung Agung: Pondok Indah 
: 7506901, Taman Anggrek 5639045, 
No. Rekening 094 303 3533 Citraland 5681512, Kwitang 3102004, 
F5 ————————————————1 T, fa Blok M 7209344, Arion 7413078, Atrium 
| Bukti transfer & formulir ini 1 ANEEAL : ” 3867831, Lokasari 6254730, Bogor 0251- 
! Ae pa f TAN NA En 1 326876 » News Stand Niaga Tower 
| harap di-fax ke (021) 4682-8919 | 2505250 « Time PI 330434 « Newstand 
TJ a301an Tanooanan WTC Sudirman 5211216, Mandarin 

1 Up. Bagian Langganan , 
ne 5678888 @ Trio 7982331 » JBC Kalibata 

Tanda Tangan: —— 7970350 « CabangTB Utama 


LINUX 


InfoLINUX 01/2011 
Terbit 


27 Desember 2010 


EDISI MENDATANG 


CCNA 


TM 


CERTIFIED 


Konfigurasi DHCP Failover 


Untuk menjaga agar server DHCP dapat selalu tersedia 
saat server DHCP utama mengalami masalah, Anda dapat 
membuat server DHCP kedua yang bertindak sebagai 
backup server DHCP. 


322282 


Berbagai Variabel Shell di Bash 


Bash Shell di Linux mengeset cukup banyak variabel 
shell yang berguna ketika kita bekerja dengan script shell. 
Pada edisi depan, kita akan membahas pemanfaatan be- 
ragam variabel-variabel tersebut. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


66 12/2010 mw INFOLINUX 


Cisco Router 
Simulator 


Manajemen Data Center 


Saat ini, pengelolaan pusat data tidak hanya milik pe- 
rusahaan besar. Dengan Open9gRM yang merupakan 
aplikasi manajemen data center, sebuah warnet pun 
bisa membangun manajemen data center. 


Bekerja dengan umask 


User mask (umask) merupakan perintah di POSIX yang 
dapat mengubah mode file pembuatan mask dari proses 
yang sedang terjadi. Mari pelajari teknik penggunaan 
umask ketika bekerja dengan pembuatan file di Linux. 


www.infolinux.web.id 


MAJALAH 
SPECIAL 
PCMEDIA GROUP 


untuk para pengguna 
PC dengan beragam 

tema dan tutorial h 
konkret plus CD/DVD. | anal Onion poto” tipgtrik BlackBeny. 


Meningkatkan performa Mengupas sistem operasi Memanipulasi foto dan 
dan kinerja komputer. Windows 7 secara detail. gambar dengan GIMP. 


Meningkatkan performa Cara tepat memroteksi Memahami distro Linux 
dan kinerja komputer. komputer Windows XP. Ubuntu dengan mudah. 


Untuk pemesanan langsung hubungi: 


Telp: (021) 4682-6816, 7079-6499. Fax: (021) 4682-8919 sirkulasi@pcmedia.co.id 


BISNISANDA gesituNYATA 


perusahaan Anda begitu EKSIS 


RAINER 8 CORES SERVER 


SM150C8-2.13 SATA35SNR 


2x Intel Xeon E5506 2.13 GHz 4 MB L3 Cache 

Intel SS500BCR Server Chipset 

2x Intel Gigabit Ethernet 10/100/1000 

2x Visipro 1 GB DDR3 ECC 

Seagate Barracuda ES 250GB SATAII 32MB cache 24/7 
Tower Chassis 500 Watt Active PFC 


Rp 13.800.000,-" 


"Kami (di ITB) mencoba menggunakan Rainer Server dengan 8 Core (2x Intel Xeon E5504) dengan RAM 32 GBytes 
untuk sebuah aplikasi komputasi Grid Computing dengan menggunakan sebuah program virtualisasi Vmware dan 
menjalankan 60 virtual server yang berbasis-sistem operasi Scientific Linux (SLI 4.7) , hasilnya sungguh diluar 
dugaan bahwa kemampuan server ini setara dengan server-server yang di khususkan untuk grid computing 
Mudah-mudahan kualitas dari produk yang dihasilkan tetap prima sehingga dapat mengatasi kebutuhan kinerja yang 


tinggi dari sebuah server" 


Inside 
Basuki Suhardiman, Direktur USDI-TB 
Powerful. 
www.rainerserver.net/ dealer Intelligent. 


"Harga sudah termasuk PPN dan FOB Jakarta aa L o— 


